ABANA 


GARIS BESAR 
PANDUAN PENGAJARAN 


METODE 


Ummu Jasmine Laila bint Sulhadi 


GARIS BESAR PANDUAN 
PENGAJARAN 
METODE ABANA 


Penulis 


Umnu Jasmine Laila bint Sulhadi 


Penerbit 
CV, ABANA MULIA SEJAHTERA 


GARIS BESAR PANDUAN PENGAJARAN 


METoDbE ABANA 


Penulis : 
Ummu Jasmine Laila bint Sulhadi 


ISBN : 978-623-98392-9-1 


Editor & Layout 
Heni setyawati 
Desain sampul 
ABANA family 


Penerbit 
CV. ABANA MULIA SEJAHTERA 


Redaksi dan konsultasi 
Jl. Jangli Tlawah III No.10 
Kel. Karanganyar gunung 

Kec. Candisari Kota Semarang 50255 

Telpon: #62 813 9379 2430 

Kantor: (024) 7642 - 5677 
Email: abanamuliasejahtera@gmail.com 
Cetakan ke limabelas - R. Awal 1443/Oktober 2021 


website resmi: 
www.metodeabana.com 


Hak cipta dilindungi undang-undang 
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk 
dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit. 


3 


KATA PENGANTAR 


MEI GAN HI tag 
cabang Gi 2 ma 3, Oa dil Sage TA 39 dika 39 Bea Sa A3 IT Gl 
KIT Ira AI al YG Ulah Gan AI Ika YG ul ang Ga dlidlasi 


aan 


Adoi0 39 dil Ie NASA Ol keblg 4 Gbh Y 5033 

Honbakiud (il 9 Gig25 Yg diLES 35 Al (9551 Igial GadIl LA G3. 

Saatnya kini kemampuan dalam menulis Arab dan Al- 
Our'an menjadi hal yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. 
Mampu dan trampil menulis Arab dan Al-Our'an dengan baik dan 
benar menjadi salah satu tujuan pembelajaran. 

Disaat buku-buku metode membaca Al-Our'an yang telah 
diterapkan membuahkan hasil yang nyata, maka saatnya 
muslimin untuk memiliki kemampuan dasar menulis Arab dan Al- 
Our'an dengan baik dan benar, serta standar penulisan yang baik 
dan benar juga. 

Untuk mewujudkan itu, maka perlu suatu tehnik atau metode 
menulis yang sederhana, mudah dan efektif. 

Buku Garis Besar Panduan Pengajaran metode ABANA ini 
berguna untuk memberikan pandangan tentang tehnik 
pengajaran menulis dan juga penilaiannya. Terkhusus kepada 
para pengajar agar mendapatkan hasil yang baik dalam target 
mengajaraannya. 

Semoga buku ini bisa membantu dan memberikan wawasan 
tentang pengajaran menulis Arab dan Al Our'aan bermetode di 
Indonesia. 


Semarang, Oktober 2021 
Ummu Jasmine Laila bint Sulhadi 


4 


METODE ABANA 


Belajar menulis Al-Our'an metode ABANA menekankan 
pada proses kegiatan belajar yang berorientasi pada kemandirian 
menulis dari setiap pelajar. Metode ABANA dirancang untuk siapa 
saja yang ingin menulis Al-gur'an dengan menekankan pada 
bidang penguasaan tehnik menulis Al-gur'an. 

Metode ABANA sederhana, mudah dan efektif, yang hanya 
menggunakan metode menulis pada tiga huruf hijaiyyah dan 
garis-garis pada buku tulis. 

Saat ini kemampuan menulis haruslah menjadi hal yang 
wajib dimiliki oleh setiap muslim. Mampu dan terampil menulis 
dengan baik dan benar menjadi salah satu tujuan pembelajaran di 
sekolah-sekolah baik yang formal maupun informal. Disaat buku- 
buku metode membaca Al-gur'an yang telah diterapkan 
membuahkan hasil yang nyata, maka saatnya muslimin untuk 
memiliki kemampuan dalam menulis Al-Our'an dengan baik dan 
benar, dan dengan standar penulisan yang baik dan benar juga. 

Untuk mewujudkan itu, maka perlu suatu tehnik atau 
metode menulis yang sederhana, mudah dan efektif. Kita telah 
mengamati bahwa kemampuan menulis itu akan lahir setelah 
kemampuan menghafal dan membaca. Makanya kita tidak heran 
ketika seorang anak mampu menghafal dan membaca Al-Our'an, 
namun ketika dihadapkan pada praktek menulis, kita dapati 
kesenjangan yang sangat jauh. Bahkan mari kita akui, bahwa 
selefel umur kita juga sangat banyak yang belum mampu menulis 
Al-Our'an dengan baik dan benar. Sekedar menebalkan huruf- 
huruf , kadang-belum cukup untuk membuat pelajar bisa mandiri. 

Mampu menulis Al-Our'an dengan baik dan benar, maka ini 
menambah keistimewaan pada pribadi setiap muslim. Untuk 
dapat memenuhi target kemandirian dalam menulis Al-gur'an 


5 


seorang guru tentunya harus mempersiapkan pendekatan 
pendekatan pembelajaran yang akan digunakan dalam 
menyampaikan materinya. Selain itu, seorang pendidik yang baik 
juga dituntut untuk mempersiapkan sumber belajar dan media 
pembelajarannya. 

Banyak ragam khot Arab. Kita kenal seperti khot nashi, khod 
diwani, khot rig'ah, khot farisi dan lain-lain. demikian kita juga 
dapat temukan berbagai bentuk font Arab yang beraneka ragam 
dalam komputer. Lalu khot yang mana dulu yang sebaiknya 
diajarkan kepada para pelajar? Maka saya katakan disini, bahwa 
belajar hendaknya dimulai dari yang sederhana, mudah dan 
standar dulu. Maksud dari standar disini adalah keumuman yang 
ditulis pada sebagian besar buku-buku berbahasa Arab. Maka itu 
yang menjadi sumber perhatian dan acuan kita. 

Maka metode ABANA dirancang khusus agar para pelajar 
memiliki kemampuan khusus dalam menggerakkan jarinya, agar 
memiliki kebiasaan pada rumus pembentukan huruf-huruf Al- 
gur'an, serta nantinya memiliki standar yang mapan dalam 
mengajarkan menulis Al-Our'an kepada yang lain . Dan agar 
keterampilan menulis Al-Our'an tetap terjaga dengan baik, maka 
perlu untuk melakukan pembiasaan. Proses pembiasaan 
dilakukan agar pelajar benar-benar menguasai dan terampil dalam 
menuliskan ayat-ayat Al-Our'an dan lainnya. Maka buku ABANA 
kita rancang sebagai media tempat berlatih yang efektif dimana 
para pelajar dan pengajar bisa mendapatkan manfaatnya. 


£ 


ce!” ABANA? 


Solusi Belajar Menulis Arab dan Al Our'an 


84 


R 


Berkaedah dan Berkualitas 


mus 3 Hurup 
aR 


DASAR TUJUAN METODE ABANA 


Menjunjung Kemuliaan Al Our'an. Berkontribusi pada sisi 
melengkapi kualitas pribadi muslim dengan pengajaran menulis 
Arab dan Al Our'an berkaedah. 


VISI DAN MISI ABANA 

s» Ingin agar metode ABANA menjadi solusi pembelajaran 
menulis Arab dan Al Our'an berkaedah dan berkualitas 
khususnya untuk para pelajar muslim dan umumnya 
untuk kaum muslimin di Indonesia dan di mana saja 
seluruh dunia. 

: Membangun sistem manajemen Pembelajaran menulis 
Arab dan Al Our'an yang berbasis pada mutu. 

» ABANA bercita-cita ingin mengkualitaskan para pelajar 
muslim dengan tulisannya. Yang dengannya akan terbentuk 
karakter yang bagus dan disiplin. 


APA ITU METODE ABANA ? 

» ABANA adalah metode efektif belajar dan mengajar 
menulis Arab dan Al Our'an dengan rumus 3 huruf. Dengan 
teknik yang sangat mudah, sederhana dan standar. 

» ABANA adalah suatu karya tulis bermetode dan telah 
memiliki hak paten dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia (HAM) berkaitan dengan disiplin ilmu 
menulis Arab dan Al Our'an berkaedah, yang di mana 
setiap muslim akan membutuhkannya. 

» ABANA ditulis dan di susun oleh Heni Setyawati S, Ag atau 
dengan nama pena Ummu Jasmine Laila bint Sulhadi. 


APA YANG MENYEBABKAN METODE ABANA ISTEMEWA ? 
Metode ABANA merupakan PIONER pengajaran menulis 
Arab bermetode. 
1. Rumus 3 huruf ( Alif, Ba dan Nun) 
2. Rumus Garis buku tulis 
3. Rumus Hafal tanpa dihafal 


ADAKAH KELEBIHAN LAIN MENULIS ARAB DENGAN METODE 
ABANA ? 

1. Dengan metode ABANA menghasilkan tulisan yang baku, 
benar, mapan dan standar. 

2. Dengan metode ABANA akan lebih memudahkan para 
pelajar pada pembentukan menulis huruf-huruf arab dan al 
gur'an secara mandiri. 

3. Dengan metode ABANA pelajar akan memiliki karakter 
kedisiplinan, ketelitian kerapian dan kemandirian . 

4. Dengan metode ABANA pelajar akan memiliki tulisan yang 
stabil walaupun di media tulis yang bebas. 

5. Dengan metode ABANA dalam waktu yang relatif singkat 
pelajar akan memiliki tulisan yang mapan, rapi dan standar. 


8 


Dengan metode ABANA tidak diperlukan ketrampilan 
khusus sebagaimana bakat untuk bisa menulis yang bagus 
Dengan metode ABANA menggunakan alat tulis standart, 
tidak diperlukan pensil atau pena khusus. 

Buku metode ABANA tersistematis dalam satu paket yang 
disetting khusus menjadi 5 jilid. 

Buku Metode ABANA tersusun sesuai tema sehingga 
pelajaran lebih terfokus. 


. Pada buku metode ABANA pengarahan dan bimbingan 


dalam penilaian. 


.Pengajaran metode ABANA disiapkan pendampingan 


seperti E-book GBPP dan edukasi via youtube. 


.Dengan metode ABANA akan menghasilkan keseragaman 


kerapian pada siapaun yang belajar. 


.Dengan metode ABANA pelajaran menulis akan sangat 


terpatri dan hafal diluar kepala. 


.Dengan metode ABANA akan tercipta kemandirian yang 


mapan dalam menulis. 


.Dengan metode  ABANA terbentuk pembinaan 


kepribadian, ketelitian dan kedisiplinan. 


.Metode ABANA menggugah akan kecintaan kepada Al 


Our'an dengan cara menuliskannya. 


.Dalam setiap jilid buku ABANA disertakan lebar nilai yang 


memotifasi pencapaian. 


CER UC 


Pata metode menulis Arab di buku ABANA hal yang 


paling mendasar adalah hendak mengajarkan sebuah tehnik 
menulis Arab dengan menggunakan rumus tiga huruf dengan 
pola cetakan dari gerakan tangan kita. Juga memanfaatkan garis 
garis yang ada pada buku tulis. Kemudian ditulis berulang-ulang, 
yang dengan itu otomatis pelajar menjadi hafal dengan apa 
dipelajarinya. 


Dan juga agar siapapun yang mulai belajar menulis Arab, 
maka hendaknya dimulai menulis dengan tulisan model standar 
atau yang baku terlebih dahulu, sebelum belajar lebih lanjut 


tentang aneka seni menulis khot Arab dan kaligrafi. 


STANDAR TULISAN KHOT ABANA 
Kami katakan bahwa metode ABANA adalah sebuah metode dari 
beberapa metode, yang penulis lihat dapat membantu dalam 
proses belajar dan mengajar menulis Al-Our'an dengan tanpa 
menyalahi kaedah baku yang telah dikenal atau ditetapkan. Juga 
menjadikan pekerjaan menulis Al-gur'an atau menulis arab bisa 
menjadi mudah untuk diterapkan. 

Kita akan ambil contoh standar tulisan Arab pada kitab- 
kitab berbahasa Arab. Coba perhatikan dan coba kita tarik garis 
mendatar pada setiap baris tulisannya. Maka akan terlihat letak- 
letak huruf dan bentuk-bentuk lengkung huruf. Maka dengan itu 
kita buat menjadi suatu ukuran yang kemudian kami simpulkan 
dan kami jadikan sebuah metode menulis ABANA. 

Kesimpulannya adalah tiga : 

1. Alif, Ba, dan Nun. 

2. Garis buku tulis. 

3. Hafal tanpa tanpa menghafal. 


10 


D MENULIS HURUF NUN @ MENULIS HURUF BA 
t 


ana Garis atas 
3 Ns 2 
j1 Ne 1 coco... # 
. 
. 
Tai N 


MENULIS HURUF ALIF 


1. ABANA dengan Rumus 3 Huruf, yaitu Alif, Ba dan Nun. 


Kami menggunakan standar belajar menulis yaitu dengan tiga huruf yaitu huruf Alif | Huruf Ba « Huruf Nun V0 . 


Tiga huruf ini kami pakai sebagai standar penulisan kepada semua huruf hijayyah. Dan hampir pada seluruh huruf 
hijaiyyah, walau disana tidak mutlak dengan teori Alif, Ba dan Nun. 
Dengan teori menulis |, — dan & dengan baik, maka diharapkan semua huruf hijaiyyah yang ditulis baik lepas maupun 


silkan tulisan yang baik, benar dan standar, Baik kita bahas sek: tentang pembentukan 


sambung, akan m 


1. ALIF. BA DAN NUN 


Namun walau begitu, kami hanya mengangkat dengan nama judul 
buku dengan nama ABANA , yaitu singkatan dari Alif, Ba dan Nun. 
Demikian agar mudah dan ringan dan lebih-lebih mudah untuk 
diingat.Berikut ini coba dilihat tulisan arab yang kita ambil dari 
beberapa kitab . 

Pada metode menulis Arab di buku ABANA hal yang paling 
mendasar adalah hendak mengajarkan sebuah tehnik menulis 
Arab dengan menggunakan rumus tiga huruf dengan pola cetakan 
dari gerakan tangan kita. Juga memanfaatkan garis garis yang ada 
pada buku tulis. Kemudian ditulis berulang-ulang, yang dengan itu 
otomatis pelajar menjadi hafal dengan apa dipelajarinya. 

Dan juga agar siapapun yang mulai belajar menulis Arab, maka 
hendaknya dimulai menulis dengan tulisan model standar atau 
yang baku terlebih dahulu, sebelum belajar lebih lanjut tentang 
aneka seni menulis khot Arab dan kaligrafi. 


11 


2. DENGAN GARIS 


1. InsyaAllah ini adalah metode termudah dalam 
menulis huruf Al-Our'an. 

2. Menjadi tahu penempatan dan perbedaan huruf. 

3. Praktek menulis kesaharian adalah dengan bu 
bergaris. 

4. Tulisan akan lebih rapi dan lebih bagus. 


belajar 


ku tulis 


Dalam kesehariannya para pelajar biasa memakai buku 
tulis bergaris sebagai media menulis catatan apapun. Dan karena 
garis-garis dalam buku merupakan media yang sangat membantu 
untuk tulisan menjadi lebih terarah dan rapi. Maka garis 
termasuk menjadi metode yang dipilih untuk belajar menulis arab 
(ABANA). Adapun dengan garis huruf-huruf mendapat bagian 


tempat yang jelas. 


| PERHATIKAN 
CONTOH LAIN 


«Kita akan ambil contoh lagi standar 
tulisan Arab pads htab-ktab berbahasa 
Arab. 


"Kitab Bulughul Maram 
"AI Gurian 

"Coba perhatikan dan coba kita tarik 
garis mendatar pada setiap baris 
tulisannya. 

"Maka disitu akan terlihat lotak-totak 
buru Terlihat huruf yang letaknya ditas 


2 


2 
Lan Ki Oh AG seri KI ta 
alay ie eng ln Ammy DV day Un tt 


AN - c 4 
huruf letaknya dibawah si “er eri Le yabya ka eye PEN Oa ha 
ea La Min 4 jual IKAN peetkiy Jera peak» Uu mad Pe meraka D3 FAT NA SAI (OA, 
garis, ' aing dng pa 220 Ket Ii dai ALAN yg wika) Lahar PN Tenyants Kabnan “Eu ore 222 jt 
» Maka dorgan itu kita but menjadi SY Jab ee Sa KI EN II 
& k k & AAN ea PAP NA ame Pe geP sapi TU MAA NI ti "3 ES 3 
simpulkan dan Len jadikan Mae AMA pd am Lahat pt gp (NTV) pa hpl La Ping x Lasab v3 1 : sh 323 2) 3 23 
DWP ep yaa ab shAH Pa CAN) Up) Un Tanba aa ANA ai 3 
metodo belajar menuks ABANA £ ME MO GLBAINS WI NO 
NE AS AS LAH NO Ta Wa EPA Kg - ——— 3 
MN At F3 FE 
NO) Sebaya ml apa PAN 
mn tama 


RESES 


SMA ra 


BA ee U5ae3 | 
BILA AE AO AI 
SEA SIRI sit: | 
PAS S3 A3 


Pat 3 


BIAN Eee ta ai 


Contoh tulisan Arab yang biasa dipergunakan untuk tulisan 


Arab Al-Auran dan kitab kitab berbahasa arab. 
menggunakan khot nashkhi. 


12 


Identik 


Oleh karena itu anjuran kami agar untuk setiap yang 
ingin/baru mulai belajar menulis, atau yang ia sudah dapat 
menulis, namun tulisannya belum rapi, maka baiknya untuk 
memulai kembali menulis dari awal, yaitu huruf Hijaiyyah lepas 
dari ( | ) sampai ( 3 ) dengan kaedah yang benar, (metode 
ABANA). 


3. HAFAL TANPA HARUS MENGHAFAL 


Bagaimanapun pelajaran menulis adalah pelajaran 
mendasar yang tidak boleh ditinggalkan atau dipisahkan. 
Dimanapun kegiatan menulis akan menjadi pengikat ilmu. Dan apa 
yang ditulis diinginkan bisa menjadi pengingat yang bermanfaat 
untuk kita dan yang lainnya. Walau seiring berjalannya waktu 
mudah sekali kita menekan tombol-tombol untuk membentuk 
huruf, namun bagaimanapun ini tidaklah selalu akan exis. Oleh 
karena itu baik untuk para pelajar atau muslim umumnya untuk 
memiliki ketrampilan menulis arab atau Al-Our'an. 

Agar tidak terlalu menjadi beban ingatan, dan belajar 
menjadi menyenangkan, maka metode ABANA mengarahkan 
kepada semata mengerjakan latihan-latihan, yang secara otomatis 
otak akan menyerap dengan sendirinya tanpa harus menghafal. 
Dan karena fokusnya adalah mengarahkan tangan pada tulisan 
yang baik dan benar dalam penempatan. Seperti contoh dan 
latihan-latihan yang harus dikerjakan dalam jilid 1 sampai 5. 
Terutama sekali ketika belajar menulis di jilid 2, 3, 4. 

Sebagai contoh pada jilid dua, materinya adalah huruf 
hijaiyyah sambung awal, maka dengan mengerjakan pengulangan 
sebanyak sembilan kali, maka terbentuk sudah kemapanan tulisan 


13 


dan perekaman yang mapan dalam otak. Bahwa huruf alif, ba, ta 
dan seterusnya ketika posisi diawal kalimat maka bentuk dan 
aturannya akan selalu seperti itu. 

Sebagai contoh pada jilid tiga, materinya adalah huruf 
hijaiyyah sambung tengah, maka dengan mengerjakan 
pengulangan sebanyak sembilan kali, maka terbentuk sudah 
kemapanan tulisan dan perekaman yang mapan dalam otak. 
Bahwa huruf alif, ba, ta dan seterusnya ketika posisi ditengah 
kalimat maka bentuk dan aturannya akan selalu seperti itu. 

Sebagai contoh pada jilid tiga, materinya adalah huruf 
hijaiyyah sambung akhir, maka dengan mengerjakan pengulangan 
sebanyak sembilan kali, maka terbentuk sudah kemapanan tulisan 
dan perekaman yang mapan dalam otak. Bahwa huruf alif, ba, ta 
dan seterusnya ketika posisi di akhir kalimat maka bentuk dan 
aturannya akan selalu seperti itu. Juga ketika materi meletakkan 
tanda harakat. 


adalah mengikat ilmu dan dapat 
menguatkan hafalan. Jika ilmu diikat dengan 
tulisan, maka ia akan melekat pada ahlinya. 
Dalam buku ada latihan menulis 


yang dilakukan berulang-ulang dengan baik, 
mapan dan rapi. Maka otomatis terserap dan 
melekat hingga menjadi hafalan. 


fungsi otak kanan dan kiri 
pada saat seseorang menulis maka secara tidak 
langsung ia pun diharuskan membaca. Jadi 
dalam satu waktu ada tiga kegiatan yang 
sangat bermanfaat yaitu membaca, menulis 
berulang ulang dan akhirnya hafal. 
www.metodeabana.com 


14 


MENULIS AL-GUR'AN DENGAN METODE 
ABANA 


Marilah kita memperhatikan tulisan-tulisan berbahasa Arab 
(pada umumnya), tentang tulisan-tulisannya. Perlu diketahui 
bahwa buku ABANA adalah bukan buku yang sifatnya tulisan 
untuk kaligrafi, namun ia adalah buku panduan standar dalam 
penulisan huruf Arab (pada umumnya). 

Disini kami sertakan contoh khot standar yang sering digunakan 
dalam penulisan kitab-kitab berbahasa arab. Kalau dalam istilah 
komputer lebih identik dengan sebutan Tradisional arabic. 

Maka coba tarik garis mendatar pada setiap baris tulisannya. 
Maka demikian standard yang kita gunakan untuk panduan 
mengajar menulis Al-Our'an. 


Sa SA ag 


Uu arilah kita memperhatikan tulisan-tulisan 
berbahasa Arab (pada umumnya), tentang model atau 
fontnya. Perlu diketahui bahwa buku ABANA ini 
bukan buku yang sifatnya untuk penulisan khat kaligrafi, 
namun ia adalah buku panduan standar dalam 
penulisan huruf Arab (pada umumnya). 


Disini kami sertakan contoh khot standar yang sering 
digunakan dalam penulisan kitab-kitab berbahasa 
arab. Kalau dalam istilah komputer lebih identik 
dengan sebutan Tradisional arabic 


Saya contohkkan khat arab pada kitab tafsir Ibnu Katsier 


15 


PENULISAN HURUF ASLI 
STANDAR DAN PENJELASANNYA 


Perhatikan, standar penulisan! Kami menggunakan standar 
belajar menulis yaitu dengan tiga huruf. 


£ 
Huruf Alif | , huruf Ba — dan huruf Nun O 


Tiga huruf ini kami pakai sebagai standar penulisan kepada 
semua huruf hijaiyyah. Dan hampir pada seluruh huruf 
hijaiyyah, walau disana kita tidak memutlakkan dengan teori 
alif, ba dan nun. Dengan teori menguasai menulis Alif, Ba dan 
Nun dengan baik, maka diharapkan semua huruf hijaiyyah yang 
ditulis baik lepas maupun sambung, akan dihasilkan tulisan yang 
baik, benar dan standar. 


Maka perhatikan : 


1g. » Huruf dasar ALIF, tegak diatas garis. 
5 Menulis alif dari atas kebawah (lihat 
panah), Ditulis diatas garis bawah dan 
disisakan kira-kira sepertiga dari garis 


atas. 


» Huruf dasar BA, lengkung mendatar. 
Menulis Ba dari kanan kekiri (lihat 


2". 
“C 


panah). Ditulis diatas garis bawah, 
disisakan kira-kira 2/3 dari garis atas. 


16 


» Huruf dasar NUN, lengkung menjorok 
melewati garis bawah  dikira-kira 
sepertiga lebih, ujung lengkung sampai 
pada garis tidak boleh lebih (Lihat 
panah). Perhatian : ujung pertama diatas 


Pn 
Pan 
, ( . 


garis, ujung kedua pas digaris. 


. Huruf hijaiyyah yang mengikuti bentukan dari huruf 
ALIF | 

. Huruf hijaiyyah yang mengikuti bentukan dari huruf 
BA (nd 

. Huruf hijaiyyah yang mengikuti bentukan dari huruf 
NUN «W) 


. Huruf huruf hijaiyyah yang bukan bentukan dari huruf 
ALIF, BA dan NUN 


17 


s 
ta Ua | MENULIS 


Sin 


'Ain 


HURUF HIJAIYYAH 
Jim Tsa Ta Ba 
5 4 Fs) 2 
Za Ro Dzal Dal 
& bb 0.2 ue 
Dzo Tho Dhod Shod 
d da“ I—3 
Lam Kaf Oof Fa 
s p| ND 9 
Hamzah Ea alif Ha' Wau 
IA Lah 


| ? 
Alif P4 
8 ? 
e 
Kho "4 
2 ? 
OP 
Syin P 
. ? 
z : 
Cc 
Ghoin 2 
, ? 
'& 
Nun # 
ABANA 


Metode Efektif 


Belajar dan Mengajar 


Menulis Al-Our'an 


MR MENULIS HURUF ALIF 


Garis atas 


Garis bawah 


#3 Huruf alif dan hamzah terletak sejajar diatas garis, 
#3: sisakan seperempat ruangan kosong dibawah garis atas 
A B AN A Belajar menulis Al-gur'aan z3 
Dengan rumus tiga huruf Tn. 


2 MENULIS HURUF ALIF 


c 2:3 


D MENULIS HURUF ALIF 


t 
Cc Garis atas 
14 
1 1 
Garis bawah Garis bawah 


Huruf alif dan hamzah terletak sejajar diatas garis, 
sisakan seperempat ruangan kosong dibawah garis atas 


Huruf alif dan hamzah terletak sejajar diatas garis, 
sisakan seperempat ruangan kosong dibawah garis atas 


1 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
, 
. 
, 
. 
- 


— 


t 1 
Garis bawah 


Garis bawah 
Huruf alif dan hamzah terletak sejajar diatas garis, 


Huruf alif dan hamzah terletak sejajar diatas garis, 
sisakan seperempat ruangan kosong dibawah garis atas 


sisakan seperempat ruangan kosong dibawah garis atas 


M MENULIS HURUF BA 


Perhatikan lengkung Ba. Lengkung kanan dikira-kirakan lebih 
terangkat sedikit dari pada lengkung kedua. Bayangkan seakan-akan 
dibawah lengkung kanan ada 2 batu tersusun keatas, dan lengkung 
Kiri 1 batu. Lengkung Ba dikira-kirakan seperempat diatas garis. 


ABANA Sepmasei 


a MENULIS HURUF BA Ten 3) MENULIS HURUF BA 
Garis atas ' : Garis atas 
: , 
1 : 
. Garis bawah . | Garis bawah 


Perhatikan lengkung Ba. Lengkung kanan dikira-kirakan lebih Perhatikan lengkung Ba. Lengkung kanan dikira-kirakan lebih 


terangkat sedikit dari pada lengkung kedua. Bayangkan seakan-akan 


dibawah lengkung kanan ada 2 batu tersusun keatas, dan lengkung 
kiri 1 batu. Lengkung Ba dikira-kirakan seperempat diatas garis. 


(4) MENULIS HURUF BA 


Garis atas 


2 


# 


1 
. Garis bawah 


Perhatikan lengkung Ba. Lengkung kanan dikira-kirakan lebih 
terangkat sedikit dari pada lengkung kedua. Bayangkan seakan-akan 


dibawah lengkung kanan ada 2 batu tersusun keatas, dan lengkung 
kid 1 batu. Lengkung Ba dikira-kirakan seperempat diatas garis. 


terangkat sedikit dari pada lengkung kedua. Bayangkan seakan-akan 


dibawah lengkung kanan ada 2 batu tersusun keatas, dan lengkung 
Kiri 1 batu. Lengkung Ba dikira-kirakan seperempat diatas garis. 


(5) MENULIS HURUF BA 


Garis atas ' 


- ae. bawah 


Perhatikan lengkung Ba. Lengkung kanan dikira-kirakan lebih 
terangkat sedikit dari pada lengkung kedua. Bayangkan seakan-akan 
dibawah lengkung kanan ada 2 batu tersusun keatas, dan lengkung 
kiri 1 batu. Lengkung Ba dikira-kirakan seperempat diatas garis. 


ABAN Belajar menulis Al-gur'aan 3 | pada pas garis, lengkung dikira-kirakan 1 batu tersusun. Letakkan 
Dengan rumus tiga huruf : 3 satu titik ditengah agak ditinggikan diantara dua lengkung. 


0 MENULIS HURUF NUN 


Garis atas ' 


£ 
j 
Garis bawah 


Perhatikan lengkung NUN. Ujung pertama dikira-kirakan seperenam 
Oiatas garis. Dibayangkan ada 2 batu tersusun. Ujung kedua berhenti 


aA MENULIS HURUF NUN 20 MENULIS HURUF NUN 
Garis atas ' Garis atas ' 


aa : » 2 
Garis bawah 


Perhatikan lengkung NUN. Ujung pertama dikira-kirakan seperenam 
diatas garis. Dibayangkan ada 2 batu tersusun. Ujung kedua berhenti 


pada pas garis, lengkung dikira-kirakan 1 batu tersusun. Letakkan 
satu titik ditengah agak ditinggikan diantara dua lengkung. 


€ 
satu titik ditengah agak ditinggikan diantara dua lengkung. 


o MENULIS HURUF NUN @ MENULIS HURUF NUN 
Garis atas ' : Garis atas ' 


ii" 2 sial s3 Ng 


Garis bawah 


t 


Garis bawah 


Perhatikan lengkung NUN. Ujung pertama dikira-kirakan seperenam : Perhatikan lengkung NUN. Ujung pertama dikira-kirakan seperenam 
diatas garis. Dibayangkan ada 2 batu tersusun. Ujung kedua berhenti diatas garis. Dibayangkan ada 2 batu tersusun. Ujung kedua berhenti 


pada pas garis, lengkung dikira-kirakan 1 batu tersusun. Letakkan pada pas garis, lengkung dikira-kirakan 1 batu tersusun. Letakkan 
satu titik ditengah agak ditinggikan diantara dua lengkung. : satu titik ditengah agak ditinggikan diantara dua lengkung. 


21 


TA INA 


NS HURUF HIJAIYYAH BENTUKAN DARI HURUF ALIF 


ASS99 


Maksudnya adalah ada goresan alif pada huruf Kaf, Lam, Tho, Dzo 


Huruf hijaiyyah yang mengikuti bentukan dari huruf ALIF 


VIDEO Tutorial tentang huruf bentukan alif di link ini 
https://youtu.be/z1IGb9ZzkbMuO 


22 


SEBAGIAN PEMBENTUKAN DARI HURUF DASAR ALIF 


DARI HURUF DASAR ALIF 


s 


DARI HURUF DASAR ALIF 


DARI HURUF DASAR ALIF 


ABANA Beban ve ba” 


DARI HURUF DASAR ALIF 


ABANA at vb” 
DARI HURUF DASAR ALIF 
B 
ABANA Bebek” 


DARI HURUF DASAR ALIF 


DARI HURUF DASAR ALIF 


t 


23 


— NO 


DARI HURUF DASAR ALIF 


£ 


DARI HURUF DASAR ALIF 


c 
Ka 
ABANA Peenaaan 


DARI HURUF DASAR ALIF 


DARI HURUF DASAR ALIF 


Huruf hijaiyyah yang mengikuti bentukan dari huruf BA 


VIDEO Tutorial tentang huruf bentukan BA di link ini 
https://youtu.be/ReXcmzvPHgg 


24 


SEBAGIAN PEMBENTUKAN DARI HURUF DASAR BA 


ABANA babat bu” 


— 


ABANA bkan era” 


I 


& 


- 


ABANA pabean kena” 


ND 


Ao 


- 


ABANA bkn one os” 


ABANA bom ken” 


LL L 


LX 


- 


ABANA bbm ben” 


- 


ABANA Beast” 


—3— 


As 


- 


ABANA beban ke” 


25 


ABANA oem tga ta” 
Ba 0 Men 


Be tLr3 


- 


ABANA Sebab” 


ABANA beban” 


& 


AS 


.. 


ABANA Saba ve be” 


DARI HURUF DASAR NUN 


es 


ABANA bnar vo” 


VIDEO Tutorial tentang huruf bentukan BA di link ini 
https://youtu.be/uHA8ijktOvel 


Na bh 
En AG 


Sa 


Huruf huruf hijaiyyah yang bukan bentukan dari huruf ALIF, BA dan NUN 


26 


SEBAGIAN PEMBENTUKAN DARI HURUF DASAR NUN 


DARI HURUF DASAR NUN 
s 
2.1 
ur 
ABANA Sena 


DARI HURUF DASAR NUN 


P 
— 
ABANA Babu bau” 


DARI HURUF DASAR NUN 


ca” 


coy 


ABANA Beban eka” 


DARI HURUF DASAR NUN 
.. 


ABANA Babe kana” 


DARI HURUF DASAR NUN 


c 


ABANA pe vebena” 
DARI HURUF DASAR NUN 
"3 
Ii. 
ABANA Bebe tb” 


DARI HURUF DASAR NUN 


DARI HURUF DASAR NUN 


9 


27 


DARI HURUF DASAR NUN 


3 4 


ABANA et ba” 
DARI HURUF DASAR NUN 


3 


hi 


ABANA Baba akan” 


HURUF HIJAIYYAH BERTITIK DAN POSISI TITIK 


Posisi satu titik dikira-kirakan satu titik pada garis bawah 


. ia 
AB AN A Belajar menulis Al-gur'aan 
Dengan rumus tiga huruf 
Posisi tiga titik dikira-kirakan pada garis bayangan 
P3 Pi 
A BA N Belajar menulis Al-gur'aan 
Dengan rumus tiga huruf 
Posisi satu titik dikira-kirakan sejajar di atas. 


at 


ABANA Sagemarge 


Posisi dua titik dikira-kirakan pada garis bayangan 


Pa 


2. 


ABANA Benoa 


Postsi satu titik dikira-kirakan seperenam di bawah garis bawah 


—OV 


- 


ABANA sesar 


Posisi satu titik dikira-kirakan satu titik pada ujung 


se 
Ba: SN 


ABANA Sgemerageg 


HURUF HIJAIYYAH BERTITIK DAN POSISI TITIK 


Posisi tiga titik dikira-kirakan diatas garis bayangan 


0 
.. 


Posisi satu titik dikira-kirakan diatas garis bayangan 


K 


Dengan rumus tiga huruf 


A B A N Belajar menulis Al-gur'aan A B A N anssa ne sel 


Posisi satu titik dikira-kirakan diatas garis bayangan 


Posisi satu titik dikira-kirakan diatas garis bayangan 


3 


Dengan rumus tiga huruf 


A BA N Belajar menulis Al-gur'aan A BA N Hee pavang aa aer 


Posisi satu titik dikira-kirakan diatas garis bayangan 


Posisi satu titik dikira-kirakan diatas garis bayangan 


Belajar menulis Al-gur'aan 


A BA N A “melon ea A BA N A Dengan rumus tiga huruf 


AN 


29 


HURUF HIJAIYYAH BERTITIK DAN POSISI TITIK 


Posisi dua titik dikira-kirakan dibawah garis bayangan Posisi dua titik dikira-kirakan dibawah garis bayangan 


. "4 AS 
5 at 
Belajar menulis Al-gur'aan Belajar menulis Al-gur'aan 
A BA N Dengan rumus tiga huruf A BA N Dengan rumus tiga huruf 


Garis atas 


2 1 


Garis bawah 


A B A N Belajar menulis Al-gur'aan 
Dengan rumus tiga huruf 


coc... 
—..uc.c..ccccceoceceoco..- 


c.o.c......c..c..c..c..c..c..m.r 


30 


GAMBARAN HASIL PELAJARAN ABANA JILID 1 


sangat mudah dan ederbar EFEKTIF 
IreyaAlah dalam rah : M ENGAJAR 
akan meraka tian SNN AL-GUR'AN 
sandar 

Buku ini sangat cocok di 
belajar membaca Al-Ourz 
bersamaan pelajar mampi 


sekaligus menulis Al-Our'ang 
dan standar. 

Buku ABANA dapat 
panduan menulis Arab, 
latihan bagi para pelajar: 
Cocok diterapkan secara 
Buku ABANA adalh bi 


3 TI PANDUAN 
PENGAJARAN 
ABANA JILID 1 


#ublishing 


Sulhadi As-Semarang!Y 
Sulhadi As 


ce BN TES (# 
——7 BEBERAPA TULISAN SISWA ABA 
pam ——— 


NA JILID 1 


31 


Se aa da Ki ih da bani 


” 


Pertama tama kita menebolan huruf alif ha dan nun pada halaman wol buku AKANA jd I. 


Maruf AU: Muruf al dan hamzah terletak sejojar diatas paris, sakan seperempat 
ruangan 


dibawah garis atas. 


“ 
Namit ambghemkg aa 
» 
LL 1 o—g— 
Pn & PE 3 
7 
MA AIA APA Ara 


V 
U 

U 
U 


MENEBALKAN 


titik ditengah 


Uu 
&) 


. 


8, 


. 


32 


. 


&, 
8) 
8) 


. 


J 


Huruf NUN. Ujung pertama seperenam diatas garis, lengkung melintas 
pada garis, ujung kedua turun sampai bawah garis dan berhenti pada pas garis, 
HURUF NUN Letakkan antara dua lengkung dan titik agak ditinggikan. 


U 
U 
8, 
& 


Pertama tama kita menebalkan huruf alif, ba dan nun pada halaman awal buku ABANA jilid 1. 
Pada halaman ini sengaja disiapkan huruf dengan dicetak tipis, dengan maksud 
menulis menebalkan huruf dasar. Yang kita tekankan pada halaman ini adalah 

agar bisa menulis terarah dan dengan tekanan penulisan yang stabil, 
dan sampai pada gerakan tangan tecetak dengan stabil juga. 
Bila menulis alif, ba dan nun telah berhasil ditulis dengan baik dan benar, maka 
bisa dilanjutkan ke halaman selanjutnya. 
Intruksikan agar menulis dengan pelan terlebih dahulu, dan target bentuk dan 
memperhatikan peletakan huruf pada garis-garis buku tulis, 


Huruf Alif : Huruf alif dan hamzah terletak sejajar diatas garis, sisakan seperempat 
ruangan kosong dibawah garis atas. 

Huruf Ba : Lengkung yang terletak diatas garis, kira-kira seperempat diatas garis bawah. 
lengkung pertama dikira-kirakan lebih terangkat sedikit dari pada lengkung kedua. 
Letakkan titik dibawah lengkung dan dibawah garis. 

Huruf Nun : Ujung pertama seperenam diatas garis, kemudian lengkung melintas pada 
garis, ujung kedua turun sampai bawah garis dan berhenti pada pas garis. Letakkan titik 
ditengah antara dua lengkung dan titik agak ditinggikan. 


PB) 
MENEBALKAN MENEBALKAN 
HURUF BA . HURUF NUN 
£ £ 
sd d td — — td s. La 
- 2) J &) 
— — — — — — 1 s, : 
3 Uu Lu U &) 
£ 
— — . 
S3 u v u 
— £ U 
at Zi 
# 5 
kep 
F4 £ 
# £ 
F4 £ 
#£ £ 
Lanjut Nilal Ulang Keterangan Lanjut Nita Ulang Keterangan 
ABANA' 1 2 ABANA' 1 


33 


9. 


10. 


21 


Mulailah menulis dengan membaca Basmalah. 

Diharapkan murid bisa menyelesaikan menulis jilid 1 dalam 
waktu 1 sampai 1,5 bulan. 

ABANA Jilid 1 diharapkan murid mampu menulis huruf hijaiyyah 
dengan baik dan benar sesuai kaedah ABANA. 


Mengenal huruf hijaiyyah Alif | sampai denganYa «S tidak 
disertai harakat, agar murid terkonsen pada penulisan yang baik 
dan benar terlebih dulu. 

ABANA Jilid 1 memberikan contoh sebanyak enam kali, khusus 
huruf dasar Alif, Ba dan Nun, kemudian murid menebalkan 
tulisan. Sehingga gerakan yang mapan bisa terbentuk. 
Seterusnya murid bisa langsung mengerjakan dilembar buku 
bergaris yang telah tersedia dengan mengikuti contoh. 

Jika diperlukan guru bisa memberi peragaan dipapan tulis atau 
dibuku, dan agar diperhatikan cara memegang pensil yang 
benar, menulis dengan penempatan yang benar. 

Murid menulis setiap kali pertemuan minimal satu lembar. Jika 
lembar sebelumnya terdapat banyak kesalahan maka sebaiknya 
mengulang dilembar ulang yang telah disediakan di halaman 
belakang. 

Ketentuan lanjut jika minimal kesalahan 30 $6, jika lebih dari itu, 
maka disarankan untuk mengulang. Disini diinginkan agar para 
pelajar memiliki ketelitian, kehati-hatian dan kedisiplinan. 
Berikan nilai dikolom yang sudah disediakan, beri motifasi 
dengan kalimat yang baik yang mengandung doa. 

Setelah lulus ABANA Jilid 1, kemudian belajar menulis huruf 
hijaiyyah bersambung depan pada ABANA Jilid 2. 

Jika murid telah berhasil menyelesaikan jilid 1, maka beri 
keterangan tanda kelulusan pada halaman terakhir buku 
ABANA. Berilah motivasi yang membangun. 


34 


10. Jika pelajar 
telah berhasil 
menyelesaikan 
jilid 1, maka beri 
nilai dan 
keterangan tanda 
kelulusan pada 
halaman terakhir 
di buku ABANA. 
Berilah motivasi 
yang membangun. 


Menulis ABANA jilid 1 Hijaiyyah hur 


35 


PANDUAN MEMEGANG PENSIL UNTUK 
MENULIS DENGAN HASIL YANG BAIK 


Jika anda tidak pernah diajarkan cara memegang pensil dengan 


benar, 


kemungkinan anda memegangnya dalam cara yang 


mempersulit penulisan dan penggambaran - walau seharusnya 
tidak sesulit itu. Atau, mungkin anda ingin mengajarkan anak anda 
cara yang benar untuk memegang pensil. Posisi pensil yang benar 
akan memastikan kegiatan menulis menjadi lebih mudah, rapi, dan 
bagus serta menyenangkan. 


1, 


2. 


Jika mengajarkan kepada anak, maka coba mulailah dengan 
pensil pendek. Ini merupakan terapi perilaku yang 
mencegah anda atau seorang anak menggunakan lebih 
banyak jari dari yang diperlukan untuk memegang pensil 
dengan benar. Saat anda mengajari seorang anak, agar 
menggunakan pensil pendek terlebih dahulu. 

Atur posisi pensil dengan akurat dengan menggunakan 
metode "pinch and flip" (cubit dan balikkan). Cara ini juga 
berguna untuk pensil panjang jika anda lebih memilih 
memulai dengan pensil yang panjang. 

Cubit bagian ujung pensil yang tajam. 


Balikkan pensilnya. Saat pensil mencapai bagian jaring 
(lipatan kulit di antara jempol dan jari telunjuk anda), 


36 


biarkan ujung pensil berhenti di sana. Anda sekarang siap 
mencoba pegangan tripod. 

5. Gunakan jempol, jari telunjuk, dan jari tengah anda untuk 
pegangan jenis ini. Tidak ada jari lain yang akan memegang 
pensil. Bayangkan seolah-olah anda sedang mencubit 
dengan tiga jari ini secara bersamaan, tetapi jangan terlalu 
keras, dengan pensil terletak di antaranya. 

6. Letakkan bantalan jempol ke satu sisi pensil. Sisi ini 
merupakan sisi yang terdekat dengan tubuh Anda. 

7. Tempatkan jari telunjuk di atas pensil. Ujung jari ini harus 
terletak di bagian atas pensil. Sama dengan jempol, jari ini 
akan menahan pensil agar tetap berada di tempatnya. 

8. Hindari penekanan yang berlebihan pada pensil dengan jari 
ini. Ini merupakan kesalahan umum yang berakibat pada 
penulisan yang berat dan/atau tidak nyaman. Penekanan 
yang berlebihan bisa menghasilkan rasa sakit saat 
memegang pensil. 

9. Sangga pensil di jari tengah. Pensil harus tersangga di sendi 
pertama jari tengah Anda. 

10. 


METODE LAIN MEMEGANG PENSIL 


1. Tekuk sedikit kelima jari. Hindari mengepalkan tangan— 
sebuah bola kecil harus bisa diselipkan ke tangan yang 
membentuk cangkir. Jika tidak, pegangan akan terlalu kuat 
dan membatasi gerakan. 

2. Salah satu cara menyarankan bahwa kedua jari harus 
tertekuk ke arah telapak tangan, sementara jari-jari lainnya 
melakukan manuver. Untuk membantu anak-anak, anda 
bisa memberikan mereka sebuah bola atau benda serupa 


37 


untuk dipegang dengan kedua jari ini, sementara jari-jari 
lainnya memegang pensil. 

. Cara lainnya adalah dengan menggunakan jari-jari ini 
sebagai penyangga jari-jari penulis, pastikan saja posisinya 
tertekuk. Lebih baik anda mencoba kedua cara untuk 
menemukan yang tepat bagi anda. Anda mungkin 
menemukan bahwa pengaturan posisi dipengaruhi oleh 
apakah anda memegang pensil untuk kegiatan menulis 
dalam cara miring atau tegak lurus (lihat bagian 
selanjutnya). 

. Cobalah menulis pada permukaan horizontal (meja anda, 
dll.). Tuliskan sembari memegang pensil dalam posisi miring 
atau tegak lurus (benar-benar berdiri tegak) terhadap meja. 
Lihat pendekatan mana yang paling cocok dengan 
kebutuhan menulis anda. 

. Jaga agar sisi dalam jempol dan lengan anda rata. Jika siku 
anda cenderung melebar, berlatihlah menulis pada 
permukaan vertikal, seperti pada papan tulis atau di atas 
kertas pada sandaran. Menulis vertikal akan secara 
otomatis memaksa siku, lengan, dan tangan penulis anda 
untuk berada dalam posisi yang benar. 


METODE LAINNYA 


Tidak semua pegangan pensil berguna untuk menulis secara 
efektif, dan beberapa bahkan bisa mengakibatkan rasa sakit. Inilah 
beberapa tanda pegangan yang tidak akurat, yang harus anda 
perhatikan dan segera ubah: 

Jari telunjuk membungkus jempol alih-alih bersandar pada pensil. 
Jari telunjuk dan jari tengah melingkari jempol. 


38 


Jempol berada pada satu sisi, sementara jari telunjuk dan jari 
tengah berada pada sisi lainnya. Jari telunjuk, jari tengah, dan jari 
manis memegang pensil pada satu sisi, sementara jempol pada sisi 
lainnya. Jempol melingkari jari telunjuk. Keseluruhan tangan 
membungkus pensil, seperti sebuah kepalan dengan jempol 
biasanya berada pada issi yang berlawanan untuk menyangga 
semuanya. 


TIPS 


Lakukan usaha terbaik untuk mengajarkan cara yang benar 
kepada anak-anak sedini mungkin: jauh lebih mudah melakukan 
ini daripada membetulkan kesalahan di kemudian hari. Cara 
memegang pensil jauh lebih sulit diubah setelah melewati usia 6 
tahun. 

Periksa pegangan yang kuat, kebiasaan ini bisa menjadi 
sebuah tantangan jika anda mencoba mengubahnya, terutama 
pada seorang anak yang bertekad keras. Akan tetapi, cobalah 
membantunya dengan memberitahukan bahwa ia melakukan 
pekerjaan yang baik dan bahwa bersikap rileks bisa membantunya 
menulis dengan lebih mudah. 

Mengubah cara memegang pensil bisa menghabiskan 
berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Penting untuk terus 
bertahan dan berusaha demi memastikan bahwa cara memegang 
pensil yang Anda gunakan nyaman dan efektif. 

Ada berbagai alat latihan untuk memaksa jari-jari agar 
berada dalam posisi tripod saat memegang pensil. Benda-benda 
ini biasanya berupa karet-karet kecil yang dijual oleh toko 
peralatan tulis berkualitas. 

Peringatan : 


39 


Cara memegang pensil yang tidak benar bisa berkontribusi 
terhadap pengurangan kecepatan, kejelasan tulisan, dan bahkan 
kondisi-kondisi artritis di kemudian hari. 


Sumber tulisan : https://id.m.wikihow.com/Memegang-Pensil#Tips 


PANDUAN MENGAJAR 
MENULIS HURUF-HURUF AL-9UR'AI 


Marilah kita memperhatikan tulisan-tulisan berbahasa 
umumnya), tentang tulisan-tulisannya. Perlu diketahui 
buku ABANA ini bukan buku yang sifatnya tulisan ur 
kaligrafi, namun ia adalah buku panduan standar 
penulisan huruf Arab (pada umumnya). 

Disini kami sertakan contoh khot standar yang sering dig 
dalam penulisan kitab-kitab berbahasa arab. Kalau dalam is 
komputer lebih identik dengan sebutan Tradisional 


PANDUAN DALAM PEMBERIAN NILAI UNTUK 
PENULISAN LATIHAN PADA BUKU ABANA 


Sambil lihat halaman 1 dan seterusnya ya....! 


PENILAIAN 

Dalam 1 lembar ada 10 pensil 
e 1 pensil ada 6 baris latihan. 
e 1 baris nilainya 10 
e 9 baris nilai 90 


Nilai tertinggi adalah 90 


Untuk keterangan, bisa dengan kalimat-kalimat motifasi, 
atau bisa dengan menggunakan simbul yang mudah. Seperti 
disini kita bisa memakai simbul bintang. 


v Bintang 1 x adalah 10 -20 

v Bintang 2 x x adalah 30-40 

v Bintang3 xx x adalah 50-60 
V Bintang4 x x x x adalah 70-80 
“ Bintang5 xx x x x adalah 90 


Keterangan : 

Lanjut dengan tanda v jika bintangnya 4-5 
Ulang dengan tanda v jika bintang 1,2,3 
Demikian seterusnya. 


41 


Khususnya kepada bapak atau ibu guru, yang mana yang telah 
menerapkan buku ABANA dilembaga pendidikannya, diharapkan 
nantinya agar setelah mempelajari panduan ini akan menjadi lebih 
teliti dalam mengoreksi tugas-tugas yang dikerjakan oleh anak 
didik. Dan karena kita telah merasakan sendiri menulis Arab dari 
tahapan awal hingga akhir. Kita bisa merasakan ternyata menulis 
Arab membutuhkan ketelitian dan ketekunan. 

Karena penilaian yang teliti akan mencapai target yang diinginkan. 
Tujuan utama belajar menulis Arab menggunakan metode ABANA 
adalah hasil tulisan yang memuaskan tentunya. Makanya jika dari 
awal guru kurang memperhatikan atau malas memperhatikan 
detail tulisan dari setiap goresan tulisan murid, tentu selanjutnya 
yang diharapkan tidak akan membuahkan hasil yang memuaskan. 
Keberhasilan hasil tulisannya yang benar dan baik dari anak didik 
penunjang utamanya adalah guru. Maksudnya jika guru telah 
benar dalam mengarahkan serta teliti dalam mengoreksi, maka 
hasil yang diharapkan akan menjadi nyata. Sebaliknya jika guru 
malas mengarahkan dan tidak tahu kesalahan-kesalahan dalam 
tulisan murid, maka berakibat kegagalan. 

Makanya yang menjadi target penting sebelum mengajarkan, 
sebaiknya guru menguasai tehniknya. Dan karena selama ini 
mungkin tidak adanya suatu tehnik tertentu atau metode tertentu 
yang mudah dalam mengajar menulis Arab atau Al-Our'an. 

Maka yang kita dapati, tulisan Arab anak-anak kita, atau kita 
sendiri sangatlah kurang bagus. Tidak memiliki standar atau aturan 
tertentu. 


42 


Intinya dalam metode ABANA rumus yang kita pegang ada 3, 
yaitu : 

1. Penguasaan menulis huruf Alif, Ba, Dan Nun(! &— UU). 
Sebaiknya jangan berpindah menulis kehuruf lain sebelum 
ini dikuasai dengan benar. Karena pembiasaan pada 3 huruf 
ini, maka tangan seakan sudah 'ngapal “(terbentuk cetakan 
dari tangan kita). 

2. Peletakan huruf-huruf terarah dengan garis-garis pada 
buku tulis. ya...karena buku tulis adalah buku yang dipakai 
untuk standar belajar menulis apapun. 

3. Hafal tanpa rumus (kita jelaskan nanti jika sudah sampai jilid 
2) 

Jadi perhatian ketat penilaian terletak justru pada jilid 1. Yaitu 
penguasaan menulis huruf dasar Alif, Ba, dan Nun. 

Pastikan dengan cermat, tulisan 3 huruf ini harus benar-benar 
dikuasai dengan benar dan lancar terlebih dahulu. Jika belum 
benar penulisannya, maka anjurkan untuk mengulang sampai 
murid memiliki pemahaman yang benar, mapan dan mantap. 

Jika menulis rumus pembentukanya saja sudah salah dan 
penempatan huruf juga salah, lalu bagaimana selanjutnya..? 


43 


RANGKUMAN DAN PENJELASAN HURUF DAN POSISI HURUF 
HIJAIYYAH 


A 
MENULIS Huruf alif dan hamzah terletak sejajar diatas garis, 
HURUF ALIF sisakan seperempat ruangan kosong dibawah garis atas. 


- . € 
| | | PP 


— 
— 


P 
| 


11 td 


2 
Huruf Ba. Lengkung yang cerletak diatas garis, kira-kira seperempat diatas 
MENULIS garis bawah Lengkung pertama dikira - kirakan lebih terangkat sedikit 
Letakkan citik dibawah lengkung,dan dibawah garis 


HURUF BA dari pada lengkung kedua 


2 ed — te — — 2 


1 

Huruf Ta . Lengkung yang terletak diatas garis, kira-kira seperempat diatas 

MENULIS garis bawah. Lengkung pertama dikira - kirakan lebih cerangkat sedikit 
HURUF TA dari pada lengkung kedua. Letakkan dua titik diatas dua lengkung 


Huruf Tsa . Lengkung yang terletak diatas garis, kira-kira seperempat diatas 
MENULIS garis bawah. Lengkung pertama dikira - kirakan lebih terangkat sedikit 


HURUF TSA dari pada lengkung kedua. Letakkan ciga titik diatas dua lengkung 


MENULIS Huruf Jim. Tarik garis mendatar kira-kira seperempat diatas garis. Lengkung 
kedua tarik hingga kebawah, disisakan kira-kira sepertiga dari garis bawah 
HURUF JIM Letakkan satu titik ditengah lengkung dibawah garis 


— 3 (ca — — GG — 
Ba Ne 
MENULIS Huruf Dal. Tarik garis lengkung dari atas kebawah tepat diatas garis 
HURUF DAL bawah. Sisakan serengah ruangan kosong dibawah garis bawah. 


E 5 2 5 5 5 £ 


44 


AK 


MENULIS Huruf Ra. Ujung pertama seperenam diatas garis, Lengkung 
HURUF RA melintas pada garis, ujung kedua turun sampai bawah garis dan 
berhenti. Mengikuti lengkung huruf dasar nun. 
2 3 2 5 3 2 


Pan 


nd 
MENULIS Huruf Syin, dua lengkung kecil seperempat diatas garis bawah 
HURUF SYIN mengikuti lengkung huruf dasar ba, lengkung ke tiga mengikuti 
lengkung huruf dasar nun.Letakkan tiga titik diatas dua lengkung. 


z2. &. 2. z2 &. £ 


ea ae aya 


MENULIS Huruf Shod, Lengkung menutup yang mengikuti lengkung 
HURUF SHOD huruf dasar ba. Lengkung kedua mengikuti huruf dasar nun. 

— — — — — Gi — 2 

MENULIS Huruf Tho, lengkung menutup yang mengikuti huruf dasar ba. 


HURUF THO Dan garis lurus mengikuti huruf dasar alif. 


& & & & & LL £» 


- 


MENULIS Huruf "Ain. Lengkung terbuka menghadap kekiri, kira-kira 
HURUE 'AIN seperempat diatas garis atas. Lengkung kedua terbuka 
menghadap kekanan, kira-kira setengah garis kebawah. 
£ 
£ . £ s s 
vw “— v— — v— va 


3. 


MENULIS Huruf fa. Pangkal melingkar tinggi kira-kira setengah diatas 
HURUF FA garis bawah. Kemudian mengikud lengkung huruf dasar ba. 
Letakkan satu titik diatas pangkalnya. 

— S2 (an) — (Bi — £ 


45 


MENULIS Huruf Oof. Pangkal melingkar kira-kira sepertiga diatas 
garis bawah, kemudian mengikuti lengkung huruf dasar nun. 
HURUF OOF Letakkan dua titik diatas pangkalnya. 


- . Lg £ 


3 ——'b——b—#G 


MENULIS Huruf Kaf. Garis lurus mengikuti garis huruf dasar alif, 
kemudian kekiri mengikud lengkung huruf dasar ba. 
HURUF KAF Tuliskan khor & diatas lengkungnya. 


Jd Io Io JI Io do 4 


1d 


MENULIS Huruf Lam. Garis lurus mengikuti garis huruf dasar alif, 
kemudian lurus dan lengkung kekiri memotong garis kira-kira 
HURUF LAM sepertiga dibawah garis mengikuti lengkung huruf dasar ba. 


J J J J J do— 


2 


MENULIS Huruf Mim. Pangkal melingkar kira-kira seperempat 
HURUF MIM diatas garis bawah, kemudian kebawah kira-kira sepertiga 
dibawah garis. 
2 

4! 

en Pi 
Huruf Nun . Ujung pertama seperenam diatas garis, lengkung 
MENULIS melintas pada garis, kemudian turun kira-kira setengah garis bawah 
HURUF NUN dan berhenti tepat digaris. Letakkan titik ditengah antara dua 

lengkung dan titik agak ditinggikan. 
ta . 53 . - £ 


U U U aj U &) 


yr 


MENULIS Huruf Ha. Pangkal melingkar dua kali dengan ukuran kira-kira 
setengah diatas garis bawah (mengikuti huruf dasar ba) dengan 
HURUF HA ujung sampai tepat garis. 


» 2 2 PP B3 B: £ 


46 


MENULIS 


HURUF LAM ALIF 


3 4 


MENULIS 


HURUF HAMZAH 


s £ 


MENULIS 
HURUF YA 


& « 


& 


Pi 
Fe | 


Huruf Lam alif. Garis pertama miring kekiri dan pada 
ba. 


bawahnya mengikuti lengkung huruf dasar 
Garis kedua miring kekanan sampai tepat digaris. 
Y Y Pi 2 


Ik: 
S1 
Huruf Hamzah. Lengkung terbuka menghadap kekiri, 
kira-kira seperempat diatas garis bawah, tarik garis 
hingga tepat diatas garis. 


£ 


£ s s £ 


1 


kada” 
Huruf Ya. Lengkung terbuka menghadap kekiri, kira-kira sepertiga 
diatas garis bawah. Diteruskan lengkung kekanan memotong garis 
kira-kira sepertiga dibawah garis dan ujung tepat digaris, Letakkan dua 


titik dibawah lengkung bawah. 
& & - 
ea 2g 


& & 


“ 


47 


GAMBARAN HASIL PELAJARAN ABANA JILID 2 


S Alit, Ba dan Nun 
sangat mudah dan sederhar 
Dengan menerapkan 
InsyaAllah dalam waktu 
akan memiliki tulisan 
standar, 
Buku ini sangat cocok di 
belajar membaca Al-Ouri 
bersamaan peliar mamp 
sekaligus menulis A-Our4 
dan standar. 

Buku ABANA dapat 
panduan menulis Arab, 
btihan bagi para pebiar 
Cocok diterapkan secara 
Buku ABANA adalah b 
dan dapat dimubi belajar 
(Adapun untuk usia 45 @ 
menggunakan buku AB 
Arab sangat mudah untuk! 


PANDUAN 


PENGAJARAN 
ABANA JILID 2 


ABANA 


Publishing 


kun ausuuan 


HIJAINYAN 
SAMBUNG DEPAN 


48 


LEMBAR PENGHARGAAN PENILAIAN JILID 2 | 


! 
ruh huruf hijoiyyah akan diletakkan di depan|dan | 
huruf hijatyyah itu ditulis | 
an rajin menulis sampai dengan sembilan baris, maka Sean 
omatts murid akan sangat mudah menyerap pelajaran dengan baik. 
ANA, alif. ba dan nun akan selalu kita sambungkan pada Pa en aa 
AWANA jilid 2. karna disinilah letak rumus metode ABANA 
z Kelas /Sekolah : 
Pa an hina Alhamdulillah telah menyelesaikan menulis 
- Al-Gur'an dengan metode ABANA jilid 2 
” : pada : 
n & 7 Sonu 


Hari, tanggal, tahun : 


Buku ABANA Jilid 2 Belajar menulis huruf hijaiyyah sa 
dengan selalu menyertakan tiga rumus huruf A 


Belajar Menulis Huruf Hijaiyah 
Sambung Depan | 


| Belajar Menulis Huruf Hijaiyah | 
| Bersambung Depan) K4 


49 


Belajar ABANA jilid 2 adalah belajar menulis hijaiyyah sambung depan. 
Pada ABANA ji 2seluruh huruf hijaiyah akan diletakkan di depan) dan 
maksudnya agar bisa diingat dengan baik ketika huruf hijaiyyah itu ditulis 

diawal kata. Dengan rajin menulis sampai dengan sembilan baris, maka 


secara otomatis murid akan sangat mudah menyerap pelajaran dengan baik. 


Huruf ABANA, alif, ba dan nun akan selalu kita sambungkan pada 
penulisan ABANA jilid 2, karena disinilah letak rumus metode ABANA 


HIJAIYYAH Setelah buruf AJI (depan! HIJAIYYAH Setelah huruf Ba (depan) 
SAMBUNG DEPAN tidak dapat disambung dengan huruf sesudahnya, SAMBUNG DEPAN dapat disambung dengan huruf sesudahnya 


ai cai —ei aji ai Le b ak Lb ak book 


Lanjut : Nibat : Ulang : Keterangan : Lanjut Nitat Ulang : Keterangan : 


ABANA' 2 1 ABANA' 2 


50 


fa 


re) 
Pad MBANA 
maksudnya agar 
diawal kata, D 
ena HIJAIYYAH Setalah huruf Ta (depan) 
SAMBUNG DEPAN dapat disambung dengan huruf sesudahnya. 
Huruf ABAN/ 


penulisan ABA. z £ £ Pr £ 


E “arry, 
Ta Lang AH 
aah 2 OOtan 
Ketentuan lanjut — ap 
2. t 


jika minimal 
kesalahan 305, 
jika lebih dari 
itu, maka 
disarankan untuk 
mengulang. 


An Tai 


Menulis ABANA jilid 2 Hijaiyyah s' 


51 


9. 


10. 


PANDUAN LATIHAN MENULIS JILID 2 


. Mulailah menulis dengan membaca Basmalah. 
. ABANA Jilid 2 diharapkan murid mampu mengenal dan 


memahami tulisan huruf sambung diawal kalimat dengan 
baik dan benar. Agar diperhatikan perubahan huruf ketika 
disambung diawal kalimat. Huruf hijaiyyah sambung depan 
berangkai 3 sampai 4 huruf, yang disana selalu senantiasa 
mengikutkan huruf dasar Alif, Ba dan Nun. 


. ABANA Jilid 2, tidak disertai dengan penulisan harakat, 


tujuannya agar pelajar terfokus pada cara penulisan huruf 
sambung terlebih dahulu dengan baik dan benar, terutama 
penguasaan terhadap garis dasar Alif, lengkung Ba dan 
Nun. 


. ABANA Jilid 2 memberikan contoh sebanyak enam kali, dan 


diharapkan guru masih memberikan panduan cara menulis 
huruf ketika disabung awal. 


. Murid menulis setiap kali pertemuan minimal satu lembar. 


Jika lembar sebelumnya terdapat banyak kesalahan maka 
sebaiknya mengulang dilembar ulang yang telah disediakan 
di halaman belakang. 


. Ketentuan lanjut jika minimal kesalahan 3056, jika lebih dari 


itu, maka disarankan untuk mengulang. Disini diinginkan 
agar para pelajar memiliki ketelitian, kehati-hatian dan 
kedisiplinan. 


. Berikan nilai dikolom yang sudah disediakan, beri motifasi 


dengan kalimat yang baik yang mengandung doa. 


. Jika murid telah berhasil menyelesaikan ABANA Jilid 2, 


maka beri keterangan tanda kelulusan pada halaman 


terakhir buku ABANA. Berilah motivasi yang membangun. 


52 


PERUBAHAN HURUF ASLI 
KEHURUF DEPAN SAMBUNG 


Perhatikan cara menyambungnya dan perubahannya 


Alif Utuh , tidak dapat disambung sesudahnya 

Ba', separuh huruf, dapat disambung sesudahnya 

Ta', separuh huruf, dapat disambung sesudahnya 

Tsa', separuh huruf, dapat disambung sesudahnya 

Jim, hilang ujung bawah, dapat disambung sesudahnya 
ha', hilang ujung bawah, dapat disambung sesudahnya 


UI LL — 


kha', hilang ujung bawah, dapat disambung sesudahnya 
Dal Utuh , tidak dapat disambung sesudahnya 


Dza Utuh , tidak dapat disambung sesudahnya 

Ra Utuh , tidak dapat disambung sesudahnya 

Za Utuh , tidak dapat disambung sesudahnya 

Sin, hilang ujung bawah, dapat disambung sesudahnya 


t-t 


Syin, hilang ujung bawah, dapat disambung sesudahnya 


K$ 


Shad, hilang ujung bawah, dapat disambung sesudahnya 
Dhad, hilang ujung bawah, dapat disambung sesudahnya 
Tha Utuh , dapat disambung sesudahnya 


br b- 


Dzo Utuh , dapat disambung sesudahnya 
'Ain, hilang ujung bawah, dapat disambung sesudahnya 


-b 


Ghain, hilang ujung bawah, dapat disambung sesudahnya 
Fa', separuh huruf, dapat disambung sesudahnya 

Oof, separuh huruf, dapat disambung sesudahnya 

Kaf, perubahan bentuk, dapat disambung sesudahnya 
Lam, dinaikkan diatas garis, dapat disambung sesudahnya 
Mim, hilang ujung bawah, dapat disambung sesudahnya 
Nun, dinaikkan diatas garis, dapat disambung sesudahnya 
Waw Utuh , tidak dapat disambung sesudahnya 

Ha, hilang ujung bawah, dapat disambung sesudahnya 
Lam alif Utuh , tidak dapat disambung sesudahnya 
Hamzah Utuh , tidak dapat disambung sesudahnya 

Ya, Hilang ujung atas, dapat disambung sesudahnya 


| 
— 
— 
— 
Tt 
s 
— 
C 
2 
& 
2 
2 
& 
Dg 
3 
ad “ 
Lb 
L 
4 
4 
2 
2 
J 
ra 
V 
2 
AD 
Y 
£ 
S 


HIJAIYYAH etelah huruf Alif (depan) 
SAMBUNG DEPAN Udak dapat disambung dengan huruf sesudahnya 
: 2 5 : T Tw 
ci oi o—eai ea ai 
P, 
: ea 
Sa oi 
? 


Huruf alif ketika didepan bentuknya tidak berubah 


: elah huruf Jim (depan) 


dapar disambung dengan huruf sesudahnya. 


HIJAIYYAH 
SAMBUNG DEPAN 


Huruf Jim, ha, kho, ditulis bagian kepalanya saja, dan 
kemudian disambungkan dengan huruf depannya. 


HIJAIYYAH 
SAMBUNG DEPAN 


Celah huruf Ra (depan) 
tidak dapat disambung dengan huruf sesudahnya. 


Heppah Neple af ah 
4 

Ll, F9) 6) ea P4 
"4 


Huruf ra, za bentuknya tetap tidak berubah 


HIJAIYYAH 
SAMBUNG DEPAN 


Telah huruf Ba (depan) 
dapat disambung dengan huruf sesudahnya 


Ea 0-01 
00 . 


Huruf ba, ta tsa diambil separuh lengkung depan dan 
kemudian disambungkan dengan huruf depannya. 


HIJAIYYAH 
SAMBUNG DEPAN 


Setelah huruf Dal (depan) 
tidak dapat disambung dengan buruf sesudahnya. 


: . : : p 
SG) cab sala Ha 4) 1 
# 
Pd 
£ 
Huruf dal, dzal bentuknya tetap tidak berubah 
HIJAIYYAH Ih huruf Sin (depan) 
SAMBUNG DEPAN dapat disambung dengan huruf sesudahnya. 
, : : : : “2NNP” 
# 
: « 7 
R22) 
/ 


Huruf sin, syin, pada lengkung ke 3 nya dihilangkan dan 


kemudian langsung disambungkan dengan huruf depannya 


54 


Pul 


HIJAIYYAH huruf Shod (depan) 
SAMBUNG DEPAN dapat disambung dengan huruf sesudahnya 
P « n : n Ta 
5 pen Nan ip alm eno 
t v Tt 
# 
| .—J 
» al, 9 
. - 


Huruf shod, dhod, pada lengkung ke 3 nya dihilangkan dan 


kemudian langsung disambungkan dengan huruf depannya. 


HIJAIYYAH Setelah huruf Ghoin (depan) 
SAMBUNG DEPAN dapat disambung dengan huruf sesudahnya. 
an aa Yen te 
Ke, g 5, 
£ 
(. $ S 
—E 3 — ae ul 
sj 3) 
# 


Huruf 'Ain dan ghain lengkung kedua dihilangkan 
dan kemudian disambungkan dengan huruf depannya 


Setelah huruf Oof (depan) 
dapat disambung dengan huruf sesudahnya 


HIJAIYYAH 
SAMBUNG DEPAN 


Lengkung kebawah huruf gof dihilangkan, £ 
dari leher langsung disambungkan kehuruf depannya 


Lengkung kebawah huruf gof dihilangkan, dari 
leher langsung disambungkan kehuruf depannya. 


55 


Setelah huruf Dzo (depan) 


HIJAIYYAH 
dapat disambung dengan huruf sesudahnya. 


SAMBUNG DEPAN 


aa sket Ja 
# 
PA 4G) F5. 3 -L 
£ 


Huruf tho, dzo bentuk tidak berubah, dan kemudian 
disambungkan dengan huruf depannya. 


telah huruf Fa (depan) 
dapat disambung dengan huruf sesudahnya. 


HIJAIYYAH 
SAMBUNG DEPAN 


Ih Ye 


# 
: # P 
H3 PU) can 7 
# 
Lengkung huruf fa langsung disambungkan 
dengan huruf depannya 
lah huruf Kaf (depan) 
HIJAINYAH dani akambung dengan hurul sesudahnya 
SAMBUNG DEPAN Lihat pgfubahan bentuk huruf kaf ketika awal kalimat 
: : 
— nS — AS u 2 
£ 
€ : : 
KS en ERA KN 
» - - 
Hiasan kaf kecil pada huruf kaf asli 4 


diambil sebagai bentuk kaf ketika didepan. 


Hiasan kaf kecil pada huruf kaf asli 
diambil sebagai bentuk huruf kaf ketika didepan. 


Setelah huruf Mim (depan) 
dago disambung dengan huruf sesudahnya 


HIJAIYYAH Setelah huruf Lam (depan) HIJAIYYAH 
SAMBUNG DEPAN dapat disambung dengap huruf sesudahnya SAMBUNG DEPAN 


z : 5 : 7 : 
SU PN UI Y 43) SY Ha : Pet : PA 
- u 3 - 1 - c 
£ £ 
tt Ng. $ « P 
SL . Ha la 
£ # 
Huruf Ia bentuk ditinggikan sejajar pada Ujung huruf mim dihilangkan, kemudian 
garis, kemudian disambungkan kehuruf depannya. disambungkan dengan huruf depannya. 
HIJAIYYAH Setelah huruf Nun (depan) HIJAIYYAH Setelah huruf Wau (depan) 
SAMBUNG DEPAN pat disambung dengan huruf sesudahnya. SAMBUNG DEPAN tidak dapat disambung dengan huruf sesudahnya 
P 5 - : : 7 
ui &) —L al 2 Hg Ao 
# # 
: . 2 « ? t t P 
li cab Ai epb 3 3 
Lengkung nun yang seharusnya turun melintas kegaris harus berhenti! P4 4 
di pas garis kemudian disambungkan kepada hurul sesudahnya Keadaan huruf waw ketika didepan fidok berubah bentuknya. 


Lengkung nun ditinggikan sejajar pada garis, 
kemudian disambungkan dengan huruf depannya. 


etelah huruf Ya (depan) 
HIJAIYYAH Setelah huruf Ha (depan) HIJAIYAH agfc duambung dengan huruf sesudahnya 


SAMBUNG DEPAN dapat disambung dengan huruf sesudahnya. SAMBUNG DEPAN 


Huruf waw tidak berubah bentuk ketika sambung depan. 


£ Kepala ya dihilangkan dan dibentuk sebagaimana £ 
lengkung ba kemudian bersambung dengan huruf sesudahnya. 


Huruf Ha tidak berubah bentuk ketika sambung Kepala ya dihilangkan, dan dibentuk sebagaimana 
depan, ujung disambungkan kehuruf depannya. lengkung ba, kemudian bersambung dengan huruf depannya. 


56 


GAMBARAN HASIL PELAJARAN ABANA JILID 3 


f 

"Alif Ba dan Nun 
Jean EFEKTIF 
Dengan menerapka: MENGAJAR 


InsyaAllah dalam waktu 


akan memiliki tulisan yangi 215 H 
dar ur 
sandi umus 3 Uf 


Buku ini sangat cocok di 


ar membaca ALOU R 
Pena tan Tp Dengan PP 


sekaligus menuks Al-Our'an 
dan standar. 

Buku ABANA dapat men 
panduan menulis Arab, 

latihan bagi para pelajar 


Cocok diterapkan secara 1 
Buku ABANA adalah bul 
dan dapat dimulai belajar « 
Adapun untuk usia (SN 8 £ 


pan geseerean Ta La PENGAJARAN 
JILID 3 


BNANYAH Maruf Gho (dkengaty bla bersambung: 
MUNG TENGAH (peer omlgobgerror- tega 


HIJAINYAH Murut Wan (dkengah) bisa bersambung dengan 
SAMBUNG TENGAH huruf sebekumnya, dan dak bisa sesudahnya 


cai gaul —0pu Ag pa 
Lelga —pyal gai — iga gpu 


EFEKTIF 
MENGAJAR 


K3 


TULISAN PARA SISWA ABANA JILID 3 


57 


PANDUAN LATIHAN MENULIS JILID 3 


. Mulailah menulis dengan membaca Basmalah. 

. ABANA Jilid 3 diharapkan murid mampu mengenal dan 
menulis huruf sambung ditengah kalimat dengan baik dan 
benar. Agar diperhatikan perubahan huruf ketika 
disambung diawal kalimat. Huruf Hijaiyyah sambung 
tengah berangkai 3 sampai 4 huruf. 

. ABANA Jilid 3, sengaja belum disertai dengan harakat, 
tujuannya agar pelajar terfokus pada cara penulisan huruf 
sambung terlebih dahulu dengan baik dan benar. 

. ABANA Jilid 3 memberikan contoh sebanyak lima kali, dan 
diharapkan guru masih memberikan panduan cara 
menulis huruf ketika disabung tengah. 

. Murid menulis setiap kali pertemuan minimal satu lembar. 
Jika lembar sebelumnya terdapat banyak kesalahan maka 
sebaiknya mengulang dilembar tersendiri. 

. Ketentuan lanjut jika minimal kesalahan 30 56, jika lebih 
dari itu, maka disarankan untuk mengulang. Disini 
diinginkan agar para pelajar memiliki ketelitian, kehati- 
hatian dan kedisiplinan. 

. Jika murid telah berhasil menyelesaikan ABANA Jilid 3, 
maka beri keterangan tanda kelulusan pada halaman 
terakhir buku  ABANA. Berilah motivasi yang 
membangun serta doa. 


58 


PERUBAHAN HURUF ASLI 
KEHURUF SAMBUNG TENGAH 


Perhatikan cara menyambung dan perubahannya 


Alif. Bersambung dengan huruf sebelumnya, tidak dapat sesudahnya 
Ba. Bersambung dengan huruf sebelumnya, dan bisa sesudahnya 
Ta. Bersambung dengan huruf sebelumnya, dan bisa sesudahnya 
Tsa. Bersambung dengan huruf sebelumnya, dan bisa sesudahnya 
Jim. Bersambung dengan huruf sebelumnya, dan bisa sesudahnya 
Ha . Bersambung dengan huruf sebelumnya, dan bisa sesudahnya 


bhs 


Kha. Bersambung dengan huruf sebelumnya, dan bisa sesudahnya 
Dal. Bersambung dengan huruf sebelumnya, tidak dapat sesudahnya 


- 


Dzal. Bersambung dengan huruf sebelumnya, tidak dapat sesudahnya 
Ra. Bersambung dengan huruf sebelumnya, tidak dapat sesudahnya 


Za . Bersambung dengan huruf sebelumnya, tidak dapat sesudahnya 
Kha. Bersambung dengan huruf sebelumnya, dan bisa sesudahnya 


Syin. Bersambung dengan huruf sebelumnya, dan bisa sesudahnya 
Shad. Bersambung dengan huruf sebelumnya, dan bisa sesudahnya 
Dhad. Bersambung dengan huruf sebelumnya, dan bisa sesudahnya 
Tha. Bersambung dengan huruf sebelumnya, dan bisa sesudahnya 
Dza. Bersambung dengan huruf sebelumnya, dan bisa sesudahnya 
'A. Bersambung dengan huruf sebelumnya, dan bisa sesudahnya 
Gha. Bersambung dengan huruf sebelumnya, dan bisa sesudahnya 
Fa. Bersambung dengan huruf sebelumnya, dan bisa sesudahnya 
Ga. Bersambung dengan huruf sebelumnya, dan bisa sesudahnya 
Ka. Bersambung dengan huruf sebelumnya, dan bisa sesudahnya 
La. Bersambung dengan huruf sebelumnya, dan bisa sesudahnya 
Mim. Bersambung dengan huruf sebelumnya, dan bisa sesudahnya 
Nun. Bersambung dengan huruf sebelumnya, dan bisa sesudahnya 
Nun. Bersambung dengan huruf sebelumnya, dan tidak bisa sesudahnya 


Ha . Bersambung dengan huruf sebelumnya, dan bisa sesudahnya 
Nun. Bersambung dengan huruf sebelumnya, dan tidak bisa sesudahnya 
Tetap 


— 
— 
“— 
— 
t— 
“— 
— 
— 
— 
a— 
“— 
— 
“— 
“— 
— 
“— 
— 
— 
“— 
“— 
“— 
“— 
— 
— 
“— 
— 
t— 
— 
— 
“— 


| 
— 
— 
SY 
c 
3 
Cc 
2 
2 
2 
) 
“ 
" 
UP 
"ai 
Lb 
5 
( 
P3 
Ag 
— 
2 
| 
J 
P 
J 
2 
NA 
3 
£ 
& 


baka. 
»e.. 
sin 
"1 
"3 
sia 
. 2 
Ia 
su 
...Kaan 
Y 
sapu 
Nas 
£ 


Ya. Bersambung dengan huruf sebelumnya, dan bisa sesudahnya 


Belajar ABANA jilid 3 adalah belajar menulis hijaiyyah sambung tengah. 


Pada ABANA jilid 3|seluruh huruf hijaiyyah yang dimaksud akan diletakkan di tengah, 


dan maksudnya agar bisa diingat dengan baik ketika huruf hijaiyyah itu ditulis 
di tengah kalimat. Dengan rajin menulis sampai dengan sembilan baris, maka 
secara otomatis murid akan sangat mudah menyerap pelajaran dengan baik. 


ABANA jilid 3 menulis kalimat-kalimat pendek yang belum disertai harakat, dengan 
tujuan agar pelajar terfokus pada cara penulisan huruf hijaiyyah sambung tengah 
dahulu dengan baik dan benar. Dan disinilah diantara yang dimaksud dengan 
metode ABANA yaitu "Hafal tanpa rumus" 


HIJAIYYAH Huruf Alif (ditengah) bersambung dengan HIJAIYYAH Huruf Shod (di h) bisa be: bung d 
SAMBUNG TENGAH huruf sebelumnya, dan tidak bisa sesudahnya. Pa Leo TENGAH ji Peatar Liberal Hara pataten Hi 


SW ls BB je omle Co ikaii jgato Trad Juad pai 


£ 
£ 
£ 


£ 


Lanjut : Nitat : Ulang : Keterangan : Lanjet : Nilai : Ulang : Keterangan : 


ABANA' 3 1 ABANA' 3 ” 


60 


P3 


#£ 


# 


#£ 


? 


PERUBAHAN HURUF ASLI 
KEHURUF SAMBUNG TENGAH 


Perhatikan cara menyambung dan perubahannya 


(AM bersambung Sengan hu sebelumnya. bdak dapat sesudahnya 
3a Bersambung dengan urut sebelumnya. dan bria sesudahnya 
Ta Bersantung Gengan turut sebelumnya, dan bisa sesuatunya 

sa Bersambung dengan huruf sebelumnya dan bsta sesudahnya 
Jum Bersambung dengan turut sebelumnya. dan bisa sesudahnya 
(Ha Bersambung degan turut sebelumnya dan Bia sesudahnya 
'Kha tersambung dangan hun sebelumnya dan baa #eudahnya 
(Dat Bersambung Sengan hurul sebelunnya, Udak dapat sesudahnya 
Otak bersambung dengan turud sebelumnya. tdak dapat sesudabnya 
(Ra. Bersambung dengan huruf sebelumnya, tdak dapat terudahnya 
(Ia. tersambung dengan Purul sebelumnya, bak dapat tesudahnya 
Kha Bersambung dengan buru! sebeturnya dan basa sewdanya 
Sy. Bersambung dengan htul sebelumaya. dan bua sesudalwya 
had Bersambung dengan turut sebelumnya. dan bisa sesudahnya 
(had enambung dengan Putut tebehumeya dan beta sewatahnya 
Ta tersambung sengan hurul ebehernya. dan baa sesudahnya 
(Ora bersambung dengan turut sebetumnya dan Bima sesudahnya 

HA Meriambung dengan hucvl sebelumnya dan bisa sesudahnya 
(ha Bersarsbung dengan hurul sebelumnya dan Ona sewudtannya 

Fa. Bersambung dengan hund sebelumnya dan bisa sesudahnya 

Oa Bersambung dengan hund sebelumnya dan bia sewudatvnya 

(Ka tersambung dengan hun sebelumnya dan bisa terudannya 

12 ternambung Bengan husul sebelumnya dan bsa sesudahnya 

Atm Bersambung dergan ul sebelumya Gan bia sesudahnya 
(Nun. Berataung dengan hurul sebelumnya dan buta ketudahnya 
Nun Rartambaung dengan Puruf sebelumnya dan telak buta sesudatenya 
(Wa Bersambung dengan hurul sebelumnya dan bisa sesudahnya 
Nun Bertarmtang dengan huruf sebelumnya dan telak beta sesudahnya 
Tetap 

Ya Bersambung dengan hurul sebelumnya dan bina sesudahnya 


Li 
TES 
sela 
—.$ 
Sao 
La 3 
4 — 3 
"2m 
Jan 2 
papa 
Ia 
eta 
Er 
5 
mt 
Eki 
—. 3 
253 
KL 
Led 
5 
IL 9 
3 
AR 
XI 
e—. 
—— 


Belagar ANANA pd 3 adalah bela 
Pudo ABANA jilid Sa 
an makuudnya apar Kia diingat dengan 
Wr tenuuh kalimat Dengan tajin menulis sampai dengan sembilan baris make 
ccuru otomatis murid akun sangat mudah menyerap pelajaran dengan baik 


AWANA plat 1 menulis kulimut kalimat pendek yang belum disertai harakut, dengan 
tujuan agar pelajar terjokus pada cara penulisan huruf hjatyyah sambung tengah 
Wokutu dengan bak Yan benar Dan diwulah diantara yang dmoksad dengan 
metode ABANA psitu "Hafal tanpa rumus" 


61 


HIJAIYYAH Huruf Ba (ditengah) bisa bersambung dengan 
SAMBUNG TENGAH huruf sebelumnya, dan sesudahnya. 


aa aa aa 
cod pl Cah ebi el 


Alaal 


7 


Ketentuan lanjut 
jika minimal 
kesalahan 304, 
jika lebih dari 
itu, maka 
disarankan untuk 
mengulang. 


Menulis jilid 3 Hijaiyyah sambung depan 


62 


HIJAIYYAH 
SAMBUNG TENGAH 


Huruf Alif (ditengah) bersambung dengan 
huruf sebelumnya, dan tidak bisa sesudahnya. 


H Huruf Jim (ditengah) bisa bersambung dengan 
SAMBU huruf sebelumnya, dan sesudahnya. 
£ 
Ibra : 
# 
4 
£ 


Huruf jim, ha kho ketika ditengah lengkung kebawah 
dihilangkan kemudian bersambung dengan huruf sesudahnya 


Huruf Za (ditengah) bisa bersambung dengan 
huruf sebelumnya, dan cidak bisa sesudahnya. 


Su K3 


# 
# 
# 
Huruf ra dan za bentuknya kembali ke asal dan tidak 
dapat disambung dengan huruf sesudahnya 7 


63 


Huruf Ba (ditengah) bisa bersambung dengan 
huruf sebelumnya, dan sesudahnya. 


HIJAIYYAH 
SAMBUNG TENGAH 


“4 calaal 


Huruf Dal (ditengah) bisa bersambung dengan 
huruf sebelumnya, dan tidak bisa sesudahnya. 


# 
P4 
# 
Huruf dal dan dzal bentuknya kembali ke asal dan tidak 
dapat disambung dengan huruf sesudahnya 
# 


Huruf Sin (ditengah) bisa bersambung dengan 
huruf sebelumnya, dan sesudahnya, 


IJAIYYA Huruf Shod (ditengah) bisa bersambung dengan 
. huruf sebelumnya, dan sesudahnya, 


EA £ 


Huruf Gholn (ditengah) bisa bersambung dengan 
huruf sebelumnya, dan sesudahnya. 


Kepala ain, ghain berubah bentuk, lengkung kebawah £ 
dihilangkan, dan bersambung ke huruf depannya : 


Huruf Oof (ditengah) bisa bersambung dengan 
huruf sebelumnya, dan sesudahnya, 


HIJAIYYAH 
SAMBUNG TENGAH 


Huruf Dzo (ditengah) bisa bersambung dengan 
huruf sebelumnya, dan sesudahnya. 


Bentuk tho ketika ditengah tidak ada perubahan bentuk 


Huruf Fa (ditengah) bisa bersambung dengan 
huruf sebelumnya, dan sesudahnya. 


HIJAIYYAH 
SAMBUNG TENGAH 


P4 
P4 
... . ? 
JS) na) 


Lengkung fa bersambung dengan huruf depannya. £# 


HIJAIYYAH Huruf Kaf (ditengah) bisa bersambung dengan 
SAMBUNG TENGAH huruf sebelumnya, dan sesudahnya. Kaf bentuk berubah 


Lengkung gof tidak ditulis, melainkan langsung F4 
disambungkan kehuruf selanjutnya 


64 


Huruf Kaf kecil hiasan dibesarkan sehingga menjadi kaftengah A 
seperti itu, dan kemudian disambunag dengan huruf sesudahnya 


Huruf Lam (ditengah) bisa bersambung dengan 
huruf sebelumnya, dan sesudahnya 


HIJAIYYAH 
SAMBUNG TENGAH 


Lengkung lam dibawah garis, menjadi diatas garis £ 
kemudian disambungkan ke huruf depannya 


Huruf Nun (ditengah) bisa bersambung dengan 
huruf sebelumnya, dan sesudahnya 


HIJAIYYAH 
SAMBUNG TENGAH 


u £ 
£ 
? 
.. ? 
3 
Lengkung nun tidak ditulis, melainkan seperti huruf £ 


ba ta tsa ketika bersambung dengan huruf sesudahnya. 


Huruf Ha (ditengah) bisa bersambung dengan 
huruf sebelumnya, dan sesudahnya 


HIJAIYYAH 
SAMBUNG TENGAH 


“ 


Ha ditengah bentuknya seperti itu 


@.—. 


Huruf Hamzah (ditengah) bersambung dengan huruf 


HIJAIYYAH 
sebelumnya, dan terkadang bisa bersambung sesudahnya. 


SAMBUNG TENGAH 


ey H-9 — 


£ 
£ 
Ka 3 
£# 
Hamzah senantiasa bentuknya tetap, dan keberadaannya 
cenderung berada pada huruf waw, alif 7 


65 


La 


Huruf Mlm (ditengah) bisa bersambung dengan 
huruf sebelumnya, dan sesudahnya 


HIJAIYYAH 
SAMBUNG TENGAH 


sal 


dau pro 


H 
BA 


Ujung mim langsung disambungkan ke huruf depannya. / 


Huruf Wau (ditengah) bisa bersambung dengan 
huruf sebelumnya, dan tidak bisa sesudahnya 


HIJAIYYAH 
SAMBUNG TENGAH 


Huruf waw sebagaimana bentuk aslinya P4 


HIJAIYYAH 
SAMBUNG TENGAH 


Huruf Lam Alif (ditengah) bisa bersambung 
dengan huruf sebelumnya, dan tidak bisa sesudahnya, 


Huruf Lam alif ketika ditengah lihat perubahannya 


Huruf Ya (ditengah) bisa bersambung dengan 
huruf sebelumnya, dan sesudahnya. 


HIJAIYYAH 
SAMBUNG TENGAH 


' 


Huruf ya ditengah seperti huruf ba, ta tsa dan nun 


GAMBARAN HASIL PELAJARAN ABANA JILID 4 


It Sulhadi As-Semarangiy 


oi Alit, Ba dan Nun 5 

sangat mudah dan sederha EFEKTIF 
Dengan menerapkan meti MENGAJAR 
InsyaAllah dalam waktu 4 5 
alan memiki kaan ya B AL-GUR'AN 
standar. 
Buku ini sangat cocok dip 


panduan menulis Arab, 
latihan bagi para pelajar 
Cocok diterapkan secara 
Buku ABANA adalah b 
dan dapat dimulai belajar di 
Adapun untuk usia 4-6 

menggunakan buku ABANI 
Arab sangat mudah untuk 


PANDUAN 
PENGAJARAN 
ABANA JILID 4 


66 


PANDUAN LATIHAN MENULIS JILID 4 


. Mulailah menulis dengan membaca Basmalah. 

. Jilid 4 diharapkan murid mampu mengenal dan menulis 
huruf sambung diakhir kalimat dengan baik dan benar. 
Agar diperhatikan perubahan huruf ketika disambung 
diakhir kalimat. Huruf hijaiyyah sambung akhir berangkai 
4 sampai 7 huruf. 

. ABANA Jilid 4, mulai belajar menulis harakat disertai 
dengan cara meletakkannya. 


. Murid mulai menulis latihan meletakkan tanda harakat 


pada baris-baris buku. 

. ABANA Jilid 4 memberikan contoh sebanyak lima kali, dan 
diharapkan guru masih memberikan panduan cara 
menulis huruf ketika disabung akhir. 

. Murid menulis setiap kali pertemuan minimal satu lembar. 
Jika lembar sebelumnya terdapat banyak kesalahan maka 
sebaiknya mengulang dilembar ulang yang telah 
disediakan di halaman belakang. 

. Ketentuan lanjut jika minimal kesalahan 3056, jika lebih 
dari itu, maka disarankan untuk mengulang. Disini 
diinginkan agar para pelajar memiliki ketelitian, kehati- 
hatian dan kedisiplinan. 

. Berikan nilai dikolom yang sudah disediakan, beri motifasi 
dengan kalimat yang baik yang mengandung doa. 

. Jika murid telah berhasil menyelesaikan ABANA Jilid 4, 
maka beri keterangan tanda kelulusan pada halaman 
terakhir buku ABANA. Berilah motivasi yang membangun. 


67 


PERUBAHAN HURUF ASLI 
KEHURUF SAMBUNG AKHIR 


Perhatikan cara menyambung dan perubahannya 


Alif bersambung dengan huruf sebelumnya, kembali kebentuk asli 


H 


Ba bersambung dengan huruf sebelumnya, kembali kebentuk asli 


PeferrirrirrttrtifTriritirrri 


De LD HCDC, Gi Aa Ne Keno Ke CENDANA GC — 


Ta bersambung dengan huruf sebelumnya, kembali kebentuk asli 
Tsa bersambung dengan huruf sebelumnya, kembali kebentuk asli 
Jim bersambung dengan huruf sebelumnya, kembali kebentuk asli 
Ha bersambung dengan huruf sebelumnya, kembali kebentuk asli 
Kho bersambung dengan huruf sebelumnya, kembali kebentuk asli 
Dal bersambung dengan huruf sebelumnya, kembali kebentuk asli 


tag 


Dzal bersambung dengan huruf sebelumnya, kembali kebentuk asli 


Ra bersambung dengan huruf sebelumnya, kembali kebentuk asli 


Tn 


Za bersambung dengan huruf sebelumnya, kembali kebentuk asli 
Sin bersambung dengan huruf sebelumnya, kembali kebentuk asli 
Syin bersambung dengan huruf sebelumnya, kembali kebentuk asli 


Shod bersambung dengan huruf sebelumnya, kembali kebentuk asli 


Dhod bersambung dengan huruf sebelumnya, kembali kebentuk asli 
Tho bersambung dengan huruf sebelumnya, kembali kebentuk asli 


Dzo bersambung dengan huruf sebelumnya, kembali kebentuk asli 


"Ain bersambung dengan huruf sebelumnya, lihat perubahannya 


Ghoin bersambung dengan huruf sebelumnya, lihat perubahannya 


Jan 
J2: 
i 3 
TN 
5 
Ba 


Fa bersambung dengan huruf sebelumnya, kembali kebentuk asli 


Oof bersambung dengan huruf sebelumnya, kembali kebentuk asli 


cG 


Kaf bersambung dengan huruf sebelumnya, kembali kebentuk asli 


Lam bersambung dengan huruf sebelumnya, kembali kebentuk asli 


Mim bersambung dengan huruf sebelumnya, kembali kebentuk asli 


GT 


Nun bersambung dengan huruf sebelumnya, kembali kebentuk asli 


Waw bersambung dengan huruf sebelumnya, kembali kebentuk asli 


PP 


Ha bersambung dengan huruf sebelumnya, lihat perubahannya 
Lam alif bersambung dengan huruf sebelumnya, lihat perubahannya 
Hamzah tetap dalam keadaannya 


Ya bersambung dengan huruf sebelumnya, kembali kebentuk asli 


68 


HARAKAT 


— Garis atas 


— Garis bawah 


TO 9 8 7 5 5 2 3 2 1) 


KETERANGAN 
Perhatikan garis atas dan garis bawah ! 
Perhatikan penempatan harakat pada garis. 
Ingat menulis harakat selalu dari arah kanan kekiri. 
1. Fathah ( aa ) ditulis dibawah garis atas 
2. Kasroh (— ) ditulis dibawah garis bawah (tidak menempel digaris) 
3. Dhommah (4 ) ditulis di bawah garis atas 
4. Fathah tanwin (2 ) Ditulis dibawah garis atas 
5. Kasroh tanwin (“- ) Ditulis dibawah garis bawah (tidak menempel digaris ) 
6. Dhommah tanwin (.&) Ditulis dibawah garis atas 
7. Tasjid ( “ ) ditulis dibawah garis atas (tidak menepel) 
Jika berharakat kasrah maka bisa dinaikkan dibawah garis atas 
8. Sukun (e ) ditulis dibawah garis atas 
9. Mad (— ) ditulis digaris atas 
10.Mad thobi'i ( '" —) ditulis dibawah garis atas 


PERHATIKAN ! 
Ada sebelas huruf yang memiliki perubahan penulisan, yaitu dari huruf asli 
kehuruf depan, kehuruf tengah dan kehuruf akhir. 


LS «el Jb «YP (Je MG 
Kah Re pabap TT 
ea Pama TE 


69 


GAMBARAN INTI PELAJARAN PADA ABANA JILID 4 


Belajar ABANA jilid 4 adalah mulai menerapkan tanda harakat. 
Harakat ditulis dengan ketentuan metode ABANA, yaitu dengan rumus garis 
pada buku tulis bergaris. Maksud dengan garis adalah agar siapapun kita akan 
memiliki tulisan yang bagus benar dan rapi. 


Belajar ABANA jilid 4 adalah belajar menulis hijaiyyah sambung akhir, 
Pada ABANA jilid 4/Seluruh hijaiyah yang dimaksud akan diletakkan di akh) 
kalimat,dan maksudnya agar bisa diingat dengan baik ketika huruf hijaiyyah itu 
ditulis di akhir kalimat. Dengan rajin menulis sampai dengan sembilan baris, maka 


secara otomatis murid akan sangat mudah menyerap pelajaran dengan baik. 


ABANA jilid 4 adalah menulis kalimat-kalimat pendek yang sudah disertai dengan 
harakat. Dan pada jilid ini, mulai fokus pada penulisan hijaiyyah sambung akhir 
dengan baik dan benar dan penempatan harakat. 


Ca ng una Ig ag 7 


Lanjut : Nita Ulang Keterangan 


ABANA 4 1 


70 


Garis atas 
Garis bawah 


KETERANGAN 


Perhatikan garis atas dan garis bawah ! 
Perhatikan penempatan harakat pada garis. 
Ingat menulis harakat selalu dari arah kanan kekiri. 
1 Fathah (.) ditulis dibawah garis atas 
2. Kasroh (— ) ditulis dibawah garis bawah (tidak menempel digaris) 
3. Dhommah (4) ditulis di bawah garis atas 
4. Fathah tanwin (£) Ditulis dibawah garis atas 
5. Kastoh tanwin (“F ) Ditulis dibawah garis bawah (tidak menempel digaris ) 
6. Dhommah tanwin (.£. ) Ditulis dibawah garis atas 
7. Tasjid (“ ) ditulis dibawah garis atas (tidak menepel) 
Jika berharakat kasrah maka bisa dinaikkan dibawah garis atas 
8.Sukun (2 ) ditulis dibawah garis atas 
9. Mad ( — ) ditulis digaris atas 
10. Mad thobii ("ditulis dibawah garis atas 


PERHATIKAN ! 
/Ada sebelas huruf yang memiliki perubahan penulisan, yaitu dari huruf asli 
kehuruf depan, kehuruf tengah dan kehuruf akhir. 


IS PS UP PU 
Ah wear PN 
ea 


HARAKAT 


71 


7 


HIJAIVYYAH Huruf Alif (diakhir) bersambung dengan huruf sebelumnya, 
SAMBUNG AKHIR dan kembali kebentuk semula 


33 


ya lagi 3 / ey 


4 
i ' 
L P, 


Huruf Jim (dlakhir) bersambung dengan huruf sebelumnya, 
dan kembali kebentuk semula. 


& Ca & t 
P4 


.— 


@ 4 
c .—£ 
"4 


Huruf Za (diakhir) bersambung dengan huruf sebelumnya, 
dan kembali kebentuk semula. 


72 


Huruf Dzat (diakhir) bersambung dengan huruf sebelumnya, 
Gan kembali kebentuk semula 


“3 
4 
1 P, 
“ 
5 
K1 


Huruf Sin (diakhir) bersambung dengan huruf sebelumnya, 
dan kembali kebentuk semula 


Huruf Shod (diakhir) bersambung dengan huruf sebelumnya, 
dan kembali kebentuk semula 


# 

£ 

F4 

3 4 
YA 

# 


s 
& 


Huruf Gholn (dlakhir) bersambung dengan huruf sebelumnya, 
dan kembali kebentuk semula. 


Huruf Oof (dlakhir) bersambung dengan huruf sebelumnya, 
dan kembali kebentuk semula 


HIJAIYYAH Huruf Lam (diakhir) bersambung dengan huruf sebelumnya, 
SAMBUNG AKHIR dan kembali kebentuk semula. 


Huruf Dzo (diakhir) bersambung dengan huruf sebelumnya, 
dan kembali kebentuk semula. 


F4 
. 
Huruf Fa (diakhir) bersambung dengan huruf sebelumnya, 
dan kembali kebentuk semula. 
# 
PAS 
4 
1 
F' / 
Ka“ 4 
” 
9 P4 
— : 


Huruf Kaf (dlakhir) bersambung dengan buruf sebelumnya, 
dan kembali kebentyk semula. 


P4 
MIjAN TAN Huruf Mim (diakhir) bersambung dengan huruf sebelumnya, 
SAMBUNG AKHIR dan kembali kebegtuk semula 
Pa Fa 
JI -n P, 
Na la 
F4 
7 - 
F4 


GAMBARAN HASIL PELAJARAN ABANA JILID 5 


ud | Mur tadan Non 
sangat mudah dan sederhar 
Dengan menerapkan met 
InsyaAllah dalam waktu ya 

akan memdiki tulisan yangi 
standar, 
Buku ini sangat cocok dip 
belajar membaca Al-Our4 
bersamaan pelajar. mamp 
sekaligus menulis Al-Our: 
dan standar. 

Buku ABANA dapat mes 
panduan menulis Arab, 
ltihan bagi para pebjar 
Cocok diterapkan secara 
Buku ABANA adalah bula 


dan dapat dimulai belajar d 
Adapun untuk usia 4-6 & 
menggunakan buku ABANA 
Arab sangat mudah untuk 


PANDUAN LATIHAN MENULIS JILID 5 


. Mulailah menulis dengan membacaBasmalah. 

. ABANA Jilid 5 diharapkan murid memiliki tulisan yang 
stabil, dan mantap. 

. ABANA Jilid 5 mulai menulis tulisan ayat-ayat dalam Al- 
Our'an, mulai setengah baris sampai satu baris penuh 
disertai harakat. 

. Jika ada diantara penulisan, ada huruf yang ditulis tidak 
sesuai dengan kaedah, maka berilah coretan peringatan, 
yang demikian guru diharapkan jeli dalam mengoreksi. 

. Ketentuan lanjut jika minimal kesalahan 3046, jika lebih 
dari itu, maka disarankan untuk mengulang. Disini 
diinginkan agar para pelajar memiliki ketelitian, kehati- 
hatian dan kedisiplinan. 

. Pada latihan menulis tanpa garis, anjurkanlah agar murid 
berhati-hati dan konsentrasi dalam menulis. Dan agar 
ditulis dengan membayangkan yang seakan akan ada garis, 
dan berada diatas garis, sehingga tulisan akan terlihat rapi, 
bagus dan lurus. 

. Pada halaman 35 sampai dengan 40, guru menganjurkan 
agar murid menuliskkan surat-surat pendek yang ada 
dalam Al-Our'an dengan cara mencontoh di mushaf Al- 
Our'an 

. Setelah ABANA Jilid 5 selesai, diharapkan guru agar 
senantiasa memberi motivasi, agar murid 
mempertahankan tulisannya pada praktek-praktek 
penulisan Al-Our'an atau pelajaran lainnya (menulis Arab). 
. Jika telah lulus ABANA Jilid 5, diharapkan agar metode ini 
bisa diajarkan kepada muslim lainnya, sehingga bisa 
memberikan manfaat yang banyak. 


75 


Belajar ABANA jilid 5 adalah hasil akhir dari semua materi yang telah diterapkan 
pada jilid 1, 2, 3,4 . Artinya sudah mulai menerapkan menulis Al-gur'an dengan 
menggunakan metode ABANA. Dari mulai ayat-ayat pendek, sedang dan panjang. 
Kemudian pada akhir pelajaran adalah menulis ayat Al-gur'an dengan tidak 
menggunakan garis pada buku tulis. Artinya menulis pada kertas lepas (tidak pergaris). 


Halaman 1 sampai akhir adalah lembar pembiasaan menulis, dan agar metode ABANA 
tetap terjaga dengan baik, maka perlu untuk melakukan pembiasaan. Proses 
pembiasaan dilakukan agar para pelajar benar-benar menguasai dan terampil 
dalam menulis ayat-ayat Al-gur'an atau hadits atau pelajaran tulisan arab. 


MENULIS AYAT-AYAT DALAM AL-OUR'AN UJIAN MENULIS AYAT-AYAT DALAM AL-OUR'AN 
Tulislah dengan rapi surah An-Naas sesuai contoh 
Mens Ta PE ANN BP YA TA 
Ooo Oon ela O ebi Sei Ja 
02309 Lola parilek kalis sei pandawa: 


MAN ma Op ga 


——e—— 0 £ 
Ola Kl ya 
TU PUPNG TI RAASA 
x elo iki pelmilh peron enal Ol 
"4 

# 

Dia TAI a33 setang Il shm ob-opa pena 
# 

AA IN oat An TT AU "Tar Gan we Wae meta da 

Lao Lanie KA ari) KAI all abu s Y) gasleilag 
P4 

Lanjut : Nilat Ulang : Keterangan : Lanjut : Niat : Ulang - Keterangan 
ABANA 5 ) ABANA' 5 1 


76 


Contoh Tugas Menulis ABANA Jilid 5 


@ UJIAN MENULIS AYAT:AYAT DALAM AL-GUR'AN b | UJIAN MENULIS AYAT-AYAT DALAM AL-GUR'AN B 


aah pts: bia Ti Mes Ha — PAN LA MA 7, se Ips sal pal M3 YA peta jpnpalanga #1 
PE EPA ANA PMP Benang Maa 
adi MR PA D, aa sial Ts d Bee DUR asma dana Shan 
aa aan mama Ra : 1 
5 2 A3 AN aa kia den KE Lana Lo mi bon ab 46 BP TATA 
aa Dea ETS -a 1 TIA 
an LNG BK MEI aa Telo MEN LTE 7 Wadi 21 | TE KY NA Pe LAMET ANN R3 pewansisa 
— Spposp AL aya BIN AI ara L- —rakima kaya opa -a maa 02— 
BPA TA AA TIA NN Tae MPA AIO aa 
ak ni KAN aa AA TPP | PAI CATAT 
plan Iis Tail ala asli din omalaklt AA na Me Ha mama Anna 
— Aap KTA ATA 2 7 | Bengann TPA ERA WA Teh) A 
Lanjut : Nia : Ulang : Keterangan : Lanjut : Nilai : Ulang : Keterangan : 
ABANA 5 (GD Uenieru dawasan Laila bit Sala ABANA' 5 GP Un jamine Latte ti 


g LATIHAN MENULIS AL-OUR'AN TANPA GARIS D d LATIHAN MENULIS AL-GUR'AN TANPA GARIS B 


VENNA Jas pn ip SA 
ai CT EA tea STS ES AI aa Ella sya JB" pnya 
MRT Tn 25 GI 0 yes pa2 ala aga maya Gi mamah la SI 

pole Sail Gal L p0 6 pebimall £' pall Gaal AG Saya ella alig “Layan PI 
MIA 9 pes mek 2 Pad dea nata jln Uagialag 
/ £ 
Lanjut : Nitat : Ulang : Keterangan : Lanjut : Nilai : Ulang : Keterangan : 
ABANA' 5 (ip rm hornina Lau biss Surtadi ABANA 5 N3 


11 


1 KA NAPA | 


UJIAN MENULIS AYAT-AYAT DALAM AL-OUR'AN B 


Sab ajallgag pegal lal pia Sape, 


Sai pglipa) “BA si lag gam. Lagi) aa 


Pasang Jen SS 
AA AAA NA KAA TOBA TNGEMA 


Setosalpi Lasat Las Soal IA SAI 


Lanjuc Nital 1 Ulang : Keterangan 


ABANA 5 “ 


LATIHAN MENULIS AL-GUR'AN TANPA GARIS 


WN ga 
MEN d0 LAS, 3 LN 
WAN ISS 9 gai ago da 


KEBAL Gah Gp aga GA Cah 
MIN pede mba 23 


ABANA' 5 


Jika ada diaantara f 
yang ditulis tidak sesu 


Mn koma unat Ab mma D 


Pada halaman 35 sam 
pengajar menganjurkan 
| LI menuliskan surat-surat pen 
: sx dalam Al Gur'an dengan car: 
pada mushaf Al Gur' 


|| memaamannnat 3 Kekaran 
Ti ea - 
ai tan 5 mer Pa Ap NN 
PO an ba Ga sara 

| Pr PENA 
7- | ag edan! AN Ga mer Pl 
as! Sa Tae AN AA 


Setelah ABANA jilid 5 selesai,diharapkaan pengajar agar senantiasa memberi 
motivasi, agar pelajar mempertahankan tulisannya pada praktek-praktek 
penulisan Arab, Al Our'an atau pelajaran menulis Arab lainnya. 


19 


| 
toa 
sandar 
Batu 
belaar 


maan pehjar 
menu Ai 


BEE 


80 


Manfaat dan keutamaan menulis ayat 
ayat Al Aur'an dan korelasinya 
dengan metode ABANA 


Aa menulis Arab (ilmu Syar'i) dan ayat ayat Al OAur'an 


sesungguhnya menyimpan manfaat dan faedah serta keutamaan 
yang sangat banyak dan luar biasa. Kami akan sarikan menjadi 9 
hal. 


1. Memperkuat hafalan dan daya ingat. 


Kekuatan daya ingat manusia lemah dan memilki keterbatasan, 
oleh karenanya salah satu cara untuk memperkuat adalah dengan 
menulis. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi 
wassalam 


DUS el Id g43 
"Ikatlah ilmu dengan menulisnya " (Silsilah Ash Shahihah no.2026) 


Bahkan beliau memerintahkan sebagian sahabatnya, salah 
satunya adalah Abdullah bin 'Amr untuk menulis ilmu. Beliau 
bersabda kepadanya: 


GP) dio HS le Ol Kawi CI SI 


"Tulislah, Demi dzat yang jiwaku ada ditanganNya. Tidaklah keluar 
darinya melainkan kebenaran". 


(HR. AHMAD 2/164 - 192, Al Hakim 1/105-106) 


2. Melatih berpikir sistematis. 


81 


Aktifitas menulis merupakan rangkaian dari proses yang 
terjadi secara berurutan dan sistematis. Pertama adalah proses 
membaca, baru kemudian diikuti dengan proses 
menulis. Tanpa proses membaca terlebih dahulu, tak mungkin 
seseorang bisa melakukan aktivitas menulis. 


Proses membaca adalah proses mengidentifikasi permasalahan, 
sementara proses menulis adalah proses memecahkan masalah. 
Sehingga tanpa disadari, membiasakan dalam aktifitas 
menulis, secara otomatis akan membentuk pola pikir yang 
sistematis dalam otak manusia. 


3. Menyeimbangkan penggunaan otak kiri dan otak kanan. 


Manusia terlahir dengan fitrahnya memiliki kecenderungan 
penggunaan secara lebih banyak pada salah satu penggunaan 
bagian otak. Entah itu bagian otak sebelah kiri atau kanan. Otak 
bagian kiri bertugas mengurus hal hal yang terkait dengan logika 
dan hitungan matematika. Jika mengungkap sebuah fakta, maka 
otak kiri akan menariknya dari memori kita. Otak bagian kanan 
lebih ke brain management, lebih terkait kepada hal hal yang 
bersifat abstrak dan kreatif. Maka mereka yang unggul adalah yang 
menggunakan fungsi otak kiri dan kanannya secara optimal. 


Aktifitas menulis dapat menyeimbangkan fungsi otak kiri dan 
kanan secara maksimal, sehingga kesehatan otak pun terjaga. 
Membaca adalah proses pengidentifikasian masalah lebih 
memfungsikan otak kiri. Sementara menulis sebagai pemecahan 
masalah, dan ini mengoptimalkan fungsi otak 
kanan. Membiasakan diri melakukan aktifitas menulis akan 
merangsang pemanfaatan otak kiri dan kanan secara seimbang. 


Menulis ayat ayat Al Gur'an dalam bahasa Arab , membuat 
kondisi otak kiri dan kanan semakin baik. Gerakan tulisan Arab 


82 


yang berbeda dengan tulisan latin, yaitu dari kanan ke kiri serta 
meletakkan tanda harakat dari atas kebawah, yang didominasi 
oleh otak kanan, akan menyeimbangkan aktifitas fungsi otak. 


4. Melatih kreatifitas 


Menulis Arab dan Al Our'an tentu beda dengan tulisan bahasa 
Indonesia. Ini juga akan melatih kita menjadi lebih kreatif dan 
memilki gaya tersendiri dalam menulis. 


5. Mendatangkan ketenangan dan ketundukan pada Allah 
subhanahu wataala. 


Menulis Arab dan Al Our'an memiliki pengaruh terhadap psikis 
seseorang. Al Our'an sebagai Nur, tentunya akan mendatangkan 
ketenangan (sakinah) bagi pembacanya apalagi yang 
menuliskannya. Lebih dahsyat jika mengetahui artinya. 


Stimulus pada saat melakukan aktivitas menulis Arab dan Al 
Our'an menyebabkan adanya perasaan tunduk dan taat atas 
perintahAllah. Karena ada keterlibatan aktif antara tangan, mata, 
telinga, mulut dan otak saat menulis kata perkata dalam kitab 
suci. 


6. Meningkatkan kemampuan kognitif. 


Pada umumnya para penghafal Al Our'an, apalagi yang rutin 
menuliskan ayat-ayat AlOur'an akan terlihat cerdas dan 
berprestasi di sekolah, kampus atau tempat lainnya. 


7. Menghayati sejarah 


Akan tumbuh penghayatan kepada sahabat-sahabat nabi Zaid 
bin Stabit yang mempelopori dalam penulisan ayat-ayat Al Our'an 
pertama kali. Dan pada akhir zaman khalifah Abu Bakar Siddig, 
untuk memastikan ayat-ayat Al Our'an 

83 


terdokumentasikan. Begitu juga akan terbayangkan bagaimana 
proses pembuatan mushaf pertama kali pada masa sahabat 
Ustman bin Affan terjadi. Dengan melakukan kegiatan rutin 
menulis, maka akan tumbuh kecintaan pada Al Our'an semakin 
besar. 


8. Membentuk pribadi Misioner. 


Metode yang kita akan pakai untuk berlatih menulis Arab dan 
Al Our'an adalah metode ABANA, yaitu metode dengan 
menggunakan teknik pembentukkan dengan tiga huruf, yaitu 
huruf Alif, Ba dan Nun. Contoh diawali dengan mengikuti garis- 
garis tipis pada buku ABANA, kemudian agar hasil rapi dengan 
menggunakan bantuan garis-garis pada buku tulis. Kemudian terus 
berlatih secara mandiri, sampai menulis ayat pendek dan surat 
surat pendek dan panjang. Yang akhirnya dengan metode ABANA, 
para pelajar memiliki ketrampilan, kemandirian, kedisiplinan 
dalam menulis Arab dan Al Our'an. Dengan metode ABANA pelajar 
akan mempunyai kemapanan dan khas tersendiri dalam menulis 
Arab dan Al Our'an. Pelajar tidak akan tergantung dengan bisa 
menulis hanya dengan cara menebalkan. Jadi dengan metode 
ABANA para pelajar atau siapapun akan bisa mandiri. 


9. Membentuk kepribadian yang tertib dan disiplin. 


Menulis huruf demi huruf dengan metode ABANA akan 
membuahkan kecerdasan bagi penulisnya. Dan secara bersamaan 
akan lebih mudah dalam membaca dan menghafal karena ilmu 
yang dilihat diikat dengan tulisan. Memiliki kebiasaan menulis 
Arab dan Al Our'an akan berakibat pada pola pikir dan kepribadian 
yang senang kepada yang tertib dan teratur dan displin. 


Tulisan adalah hasil atau bukti nyata dari suatu pembelajaran. 
Akan bisa menunjukkan kepribadian yang baik bagi penulisnya. 


84 


Tidaklah dihasilkan sesuatu yang bagus, benar, mapan, rapi dan 
standar kecuali dengan tahapan latihan dan kedislipnan yang 
teruji. Maka tidak heran para pelajar yang telah memiliki tulisan 
yang mapan, maka kepribadiannyapun mengikuti. 

Demikian manfaat yang bisa kita dapatkan dengan belajar dan 
mengajar menulis Arab dan Al  Ouran dengan 
memggunakan metode ABANA. Jadi sekarang tidak perlu ragu 
untuk mereferensikan pelajar agar mulai belajar menulis Arab 
dengan tehnik yang menumbuhkan kepribadian dan kemandirian. 


PANDUAN LATIHAN MENULIS JILID3 


LL Mulailah menulis dengan membaca Basmalah. 

2 ABANA Jilid 3 diharapkan murid mampu mengeral: 

merulis hurut sambung ditengah kalimat dengan bsikdi 

benar. Agar diperhatikan perubahan huruf ketika d 

diawal kalimat. 

Huruf Hijaiyah sambung tengah berangkai 3 sampai 

3 ABANA Jilid 3, sengaja belum disertai dengan tadi 

agar pelajar terfokus pada cara penulisan 
sambun terlebih dahulu dengan baik dan benar. 

4 ABANA Jilid 3 memberikan contoh sebanyak lima kl 
diharapkan guru masih memberikan panduan aa 
huruf ketika disabung tengah. 

5. Murid menulis setiap kali pertemuan minimal satu lembar 

lembar sebelumnya terdapat banyak kesalahan 

sebaiknya mengulang dilembar tersendiri. | 

& Ketentuan lanjut jika minimal kesalahan 30 4 jika k81 
Itu maka disarankan untuk mengulang. Disire dingink: 
para pelajar memiliki ketelitian kehat-taiandan et 

1 Jika murid telah berhasil menyelesaikan ABANA) 

beri keterangan tanda kelulusan pada halaman hana, 


“5 ag yang membar” Siam 
| 4 - 
l 


5 WP” 


85 


KELEBIHAN MENULIS ARAB DENGAN METODE 


JONI 


ABANA 


. Dalam waktu relatif singkat pelajar akan memiliki tulisan 


yang mapan, rapi dan standar. 


. Memudahkan menulis huruf-huruf Arab dan Al Our'an 


secara mandiri. 


. Membentuk karakter kedisiplinan, ketelitian kerapian dan 


kemandirian. 


. Memiliki tulisan yang stabil di media tulis apapun. 

. Tidak diperlukan ketrampilan khusus sebagaimana bakat. 

. Tidak diperlukan pensil atau pena khusus. 

. Tersistematis dalam satu paket yang disetting khusus 


menjadi 5 jilid. 


. Disusun sesuai tema sehingga pelajaran lebih terfokus. 
. Ada pengarahan dan bimbingan dalam penilaian. 


10.Ada pendampingan seperti E-book GBPP dan edukasi via 


youtube. 


11.Keseragaman kerapian pada siapapun yang belajar. 
12.Pelajaran menulis akan sangat terpatri (mutgin) dan hafal 


diluar kepala. 


13.Akan tercipta kemandirian yang mapan dalam menulis. 
14. Menggugah akan kecintaan kepada Al Our'an dengan cara 


menuliskannya. 


15.Dalam setiap jilid buku ABANA disertakan lembar nilai yang 


memotifasi pencapaian. 


86 


LEMBAR PENILAIAN PERJILID 


LEMBAR PENILAIAN SETIAP JILID 
DAN E BOOK GARIS BESAR PANDUAN 
PENGAJARAN METODE ABANA 


ABANA' kelas ontine periode 4 GARIS! 


Artamdulllah telan menyetosaikan menulis 
Al-Dur'an dengan metode ABANA jilid 2 
pada: 


MIS BESAR PANDUAN PENGAJARAN METODE 


ABANA" 
GIAT BELAJAR 
enulis Al-Guran 


j T zayn: 
a | wow 
H 4 
ha 


CONTOH SERTIFIKAAT IJAZAAH UNTUK 
PENGAJAR ABANA 


Contoh IJAZAH 


Nela, # 
Et DN, 
ABANA" Ka 


METODE EFEKTIF BELAJAR DAN MENGAJAR 
MENULIS ARAB DAN AL OUR'AN 


Menerangkan bahwa saya (penulis) telah 
mengetahui saudara yang tersebut diatas 
benar-benar memiliki kemampuan dan 
kecakapan dalam memahami serta dapat 
menulis Arab dan Al Our'an dengan 
metode ABANA dengan baik dan benar. 
Diharapkan agar saudara tersebut 
nantinya bisa memberikan sumbangan 
manfaat pengajaran menulis Arab dan Al 
Our'an metode ABANA kepada kaum 
muslimin. 


Ttd & stampel resmi dari penulis ABANA 


87 


TANYA JAWAB 


TENTANG 


METODE ABANA 


—— 


1. Pertanyaan : Bagaimana cara menerapkan metode ABANA untuk 
pemula yang tidak memiliki bukunya? Apakah bisa metode tersebut bisa 
dilakukan sendiri di rumah dengan buku tulis? Sebaiknya saat menulis 
baik menggunakan pensil atau pulpen? 


/ Jawab : Menerapkan metode ABANA yang tidak memiliki bukunya 
bisa dengan menggunakan buku tulis bergaris. Dan karena memang 
akhirnya diinginkan agar pelajar bisa mandiri dengan mendia buku tulis 
atau dalam lebar kertas. Bisa dipelajari dan dipraktekkan sendiri 
dirumah. Dan tentunya harus memahami kaedah metodenya, baru 
kemudian bisa mendapatkan hasil yang benar dan baik. Dan untuk 
kemudahan sarana belajar, maka kami telah menyiapkan media edukasi 
di channel ABANA telegram dan channel youtube. Silahkan bisa 
dimanfaatkan untuk media edukasi belajar. 


Untuk menulis silahkan menggunakan pensil biasa atau bulpen. Dan 
untuk menulis dengan menggunakan metode ABANA tidak perlu 
menggunakan pena atau pensil khusus. 


2. Pertanyaan : Apakah buku ABANA cocok untuk segala umur ? 


88 


/ Jawab : Kami katakan dalam setiap jilid cover buku ABANA , bahwa 
belajar menulis Arab dan Al AGur'an metode ABANA dapat dimulai dari 
umur 7 tahun keatas. Disana dipahami bukan berarti buku itu cocok 
untuk anak anak saja, namun lebih luas, yang dimaksudkan adalah untuk 
semua kalangan. Maka silahkan metode ABANA diterapkan untuk 
semua umur, dimana kita lihat dan merasa perlu untuk memperbaiki 
tulisan tulisan yang ternyata masih kurang baik hasilnya. Belajar menjadi 
lebih baik tidak harus memandang berapapun umur. Namun diumur 7 
tahun kebawah, kami memandang, mayoritas kemampuan anak untuk 
bisa menulis Arab belum mencukupi (motorik belum terbentuk dengan 
baik). Maka dari itu kami telah menyiapkan buku PRA ABANA yang 
bernama ABANA BELIA khusus usia PAUD dan TK. Diinginkan adalah 
untuk pengenalan menulis huruf hijaiyyah dan lainnya. 


3. Pertaanyaan : Bagaimana strategi yang cocok untuk mengajarkan 
metode ABANA ? 


/ Jawab : Untuk strategi mengajarkan metode ABANA ada 3, yaitu 
dikenalkan untuk bisa menulis 3 huruf dasar dulu, yaitu alif, ba dan nun. 
Diulang ulang sampai benar (ada dihalaman awal jilid 1). Jika ini sudah 
berhasil ditulis dengan benar, maka untuk pembentukan huruf huruf 
yang lain tinggal mengikuti rumus ABANA, dan insyaAllah akan 
terbentuk dengan mudah. 


Untuk sempurna tentunya butuh waktu. Jika kita telah menemukan 
rumusnya, maka tinggal mengarahkan dengan sabar. Dan InsyaAllah 
hasilnya akan bagus dan mapan. 


4. Pertanyaan : Ustadzah, kapan waktu terbaik dalam mengajarkan 
menulis metode abana ini? Apakah bisa diterapkan bersamaan dengan 
menghafal dan membaca atau harus selesai tahap membaca dulu. 
Jazaakillaahu khoyron. Dwi Bogor 


89 


/ Jawab : Dalam surah Al Alag yang telah kita dengarkan kemarin ayat 
dan terjemahnya, disebutkan disana bahwa kita diperintahkan untuk 
membaca dan menulis. Membaca dan menulis adalah satu kesatuan 
yang tidak boleh dipisahkan. Jadi alangkan indahnya jika pribadi 
muslim baik, bagus dan benar dalam membaca Al gur'an. Dan juga 
indah, bagus dan benar dalam menuliskannya. 


Buku ABANA bisa diterapkan bersamaan dengan membaca dan 
menghafal. Sebagaimana sebuah kalimat yang indah tertulis : "Jadikan 
AL @UR'AN itu sebagai surat CINTAMU sepanjang masa..."Dan aku 
menulis kalimatMu karena mencintaiMu.." 


5. Pertanyaan: Apakah untuk penulisan ABANA ini berarti perlu 
pedampingan dan pengarahan dari guru? 


/ Jawab : Perlu dan tidak perlu bisa disesuaikan kebutuhan. Namun 
pada dasarnya kalau kita belajar ada guru yang mengoreksi, pastilah 
menjadi lebih baik. 


6. Pertanyaan : Apakah metode abana itu bisa dipraktekkan langsung 
oleh usia diatas 40 tahun ? 


/ Jawab : Kami katakan dalam setiap jilid cover buku ABANA , bahwa 
belajar menulis Arab dan Al Aur'an metode ABANA dapat dimulai dari 
umur 7 tahun keatas. Disana dipahami bukan berarti buku itu cocok 
untuk anak anak saja, namun lebih luas, yang dimaksudkan adalah untuk 
semua kalangan. Maka silahkan diterapkan metode ABANA untuk 
semua umur, dimana kita lihat dan merasa perlu untuk memperbaiki 
tulisan tulisan yang ternyata masih kurang baik hasilnya. Belajar untuk 
menjadi lebih baik tidak harus memandang berapapun umur kita. 


7. Pertanyaan : Dari sekian banyak metode menulis khot diatas 
manakah metode yang paling efisien bagi pemula.... karena pernah 
belajar khot cuma masyaAallah ternyata sulit juga... 


90 


/ Jawab : metode ABANA dirancang sesederhana dan semudah 
mungkin, dan dengan rumus yang sangat mudah diingat, yaitu dengan 3 
huruf. Alif, Ba dan Nun. 


Khot ABANA tidak mengarah kepada penulisan yang sifatnya kaligrafi, 
atau tulisan indah untuk hiasan2 sampul pada buku. Tapi lebih pada 
pengajaran kepada tulisan standar dan baku. Dan maksudnya agar 
semua dari kalangan muslim bisa mudah menuliskannya, tanpa 
harus dengan syarat bakat. 


8. Pertanyaan: Bismillahirrahmanirrahim, apa saja kelebihan menulis 
Arab dan Al Guran dengan metode ABANA ini, jika dibandingkan dengan 
metode yang lain? (Ana Rani Sagita dari Sumatera Barat) 


/ Jawab : Diantara keistimewaan metode menulis ABANA adalah 


Metode penulisan dengan menggunakan metode ABANA (Rumus 3 
huruf), garis buku tulis dan Hafal tanpa rumus. Lebih detail nnya adalah 


1. Dengan rumus itu, maka kita akan mendapatkan kaedah 
penulisan yang baku, benar, mapan dan standar. 

2. Dengan rumus itu, kita akan lebih mudah mengarahkan para 
pelajar pada pembentukan membuat huruf-huruf arab dan al 
gur'an lainnya. 

3. Dengan rumus itu para pelajar akan memiliki tulisan yang 
standar, mapan dan rapi dengan kemadirian. 

4. Dengan rumus itu para pelajar akan memiliki tulisan yang stabil 
walaupun tidak dengan bantuan garis garis pada buku tulis. 

5. Dengan rumus itu, dalam waktu yang relatif singkat pelajar akan 
memiliki tulisan yang mapan, rapi dan standar. 

6. Dengan metode ini tidak diperlukan ketrampilan khusus yang 
mengaruskan bakat untuk memiliki tulisan yang bagus. 

7. Dengan metode ini, tidak menuntut diperlukan bakat 
ketrampilan khusus dalam menulis Arab. 


91 


8. Dengan metode ini tidak diperlukan pensil atau pena khusus 
untuk menulis. 

9. Penyusunan buku metode ABANA tersistematis dari jilid 1 sapai 
jilid 5. 

10. Dengan metode ABANA dalam waktu yang relatif singkat pelajar 
sudah punya kemandirian dalam menulis arab dan Al Our'an. 

11. Pada buku ABANA dalam setiap lembar disediakan 
penilaian harian dan dalam satu jilid disediakan lembar nilai 
akhir. 

12. Telah menjalani uji coba selama 16 tahun dan telah menjadi 
acuan di banyak lembaga pendidikan Islam. 

13. Para pengajar Metode ABANA teredukasi secara khusus dan 
mendapatkan rekomendasi untuk mengajarkan kepada para 
pelajar. 

14. Dengan sistematis menjadikan pelajar hafal tanpa rumus tanpa 
harus menghafal. 

15. Metode ABANA terstruktur dan teredukasi dengan mapan dan 
lengkap. 


9. Pertanyaan : Assalamualaikum Bagaimana penjelasan tentang 
sejarah ABANA (Jumah Purnomo Jambi) 


/ Jawab : ABANA adalah metode belajar menulis Arab dan Al Our'an. 
ABANA adalah singkatan dari tiga huruf yaitu Alif, Ba dan Nun. Dan agar 
mudah diingat maka kami sebut saja dengan sebutan ABANA. Kenapa 
harus ABANA ? Disini saya memperhatikan dengan seksama tentang 
huruf huruf Arab dan Al Our'an. Saya berpikir dan terbayang bahwa 
sesungguhnya huruf huruf hijaiyyah itu hanya berasal dari 3 goresan 
saja. Yaitu goresan alif, goresan Ba dan goresan Nun. Dan namun tidak 
juga bisa dipaksa ada beberapa huruf, yang tidak atas goresan Alif, Ba 
dan Nun. Metode ABANA disusun dengan tujuan mencari solusi 
pengajaran yang efektif dalam menulis Arab dan Al Our'an. Khusus 
tehnik bagaimana menciptakan tulisan para pelajar dan umumnya 


92 


muslim dengan baik, mapan, rapi dan berkaedah saja. Terlepas dari 
pengajaran khot yang bersifat kaligrafi atau tulisan indah untuk hiasan. 


Jika ditanya sejarahnya, maka saya katakan bahwa metode ABANA 
selesai disusun (masih dalam tulisan tangan) pada Ramadhan 1425 H / 
November 2004, kemudian terus melalui tahap penelitian dan uji coba 
hingga tahun diterbitkan cetakan pertama Dzulhijjah 1436 H.Penulisnya 
adalah Ummu Jasmine Laila bint Sulhadi asal Semarang. 


10. Pertanyaan : Saya juga mau tanya kaidah apa yang di pakai dalam 
penulisan ABANA, syaugi kah atau hasyim atau yang lainnya? (wa ode 
hamida asal kota Ambon) 


/ Jawab : Khot ABANA berlepas diri dari segala jenis gaya khot 
manapun. Khot ABANA adalah khot standar yang biasa dipakai dalam 
penulisan buku-buku berbahasa arab pada umumnya. Karena yang 
terpenting kita tekankan, sebelum belajar menulis khat Arab dengan 
gaya apapun, maka baiknya kita mulai dengan tandar umum dalam 
penulisan Arab dulu, yang disana tidak melanggar atau menyalahi 
kaedah baku. Dan adapun khat ABANA tidak diinginkan untuk tulisan 
arab yang bersifat kaligrafi atau tulisan indah. Namun diinginkan adalah 
menulis arab pada umumnya, yang mengandung kaedah yang mudah 
diterapkan, sehingga menghasilkan tulisan yang rapi, benar dan 
berkaedah. 


Dalam hasanan aneka khot arab kita mengenal berbagai macam model 
khat, diantaranya adalah khat Naskhi, diwani, farisi, tsulust, Rig'ah dll 
yang semua adalah hasil dari suatu karya, juga suatu tempat yang 
kemudian banyak dipakai dan kemudian diakui, atau menjadi cirikahas 
gaya suatu komunitas. Seperti khat Naskhi disana ada dua versi, yaitu 
versi karya Al-khaththath Muhammad Syaugi Afandi dan khat naskhi 
karya Al-khaththath Hasyim Muhammad Al-Baghdady. Yang keduanya 
punya khas tersendiri, dan keduanya tidak saling menyelisihi dan sama 
sama diakui. Maka untuk segala gaya penulisan khat Arab sesungguhnya 
kembali kepada kita masing-masing, mana yang cocok dan mana yang 
93 


sesuai dengan selera kita. Intinya semua ragam khot Arab bisa kita 
praktekkan dan kita tempatkan. 


11. Pertanyaan : Apakah menulis arab ABANA yang bagus itu 
tergantung bakat..? 


/ Jawab : Tidak memerlukan suatu bakat dalam menulis khot ABANA. 
Untuk menulis Arab dan Al Our'an dengan metode ABANA adalah 
mengarahka pada penulisan khot standart. Jadi siapapun insyaallah 
mudah menuliskannya, dan bagus hasilnya. 


12. Pertanyaan : BisakahmetodeABANA buat anak berkebutuhan 
khusus ?. 


/ Jawab : Memungkinkan bisa dan tentunya diarahkan dengan 
penuh kesabaran. 


13. Pertanyaan : Sebetulnya, apakah ada teknik meraut pensil khusus, 
supaya menghasilkan tebal tipis? Apa ini termasuk kaligrafi? 


Jawab : Tentang teknis meraut pensil tebal tipis pasti ada. Dan sekarang 
juga sudah tersedia pena yang khusus untuk menulis khat (kaligrafi). 


Namun seperti yang sudah kita sampaikan kemarin di audio panduan, 
bahwa maksud dan tujuan metode ABANA bukan bermaksud 
mengajarkan khot kaligrafi (tulisan berhias), namun metode ABANA 
lebih mengarahkan kepada penulisan Arab dengan khot standart pada 
umumnya. Diinginkan setiap dari kita memiliki standar penulisan yang 
baku, benar, mapan dan standar.Pada umumnya khot kaligrafi bersifat 
tulisan hiasan atau tulisan indah, misal untuk hiasan sampul buku, 
hiasan dinding, atau kreasi seni. 


14. Pertanyaan : Apakah untuk penulisan ABANA ini berarti perlu 
pedampingan dan pengarahan dari guru ? 


94 


/ jawab : Untuk tingkat pemula diumur sekolah dasar, idealnya harus 
ada pendampingan dari pengajar. Terutama agar pelajar memahami 
maksud dan arahan. 


Dan namun pada dasarnya kalau kita belajar dengan ada guru yang 
mengoreksi, pastilah menjadi lebih baik. 


15. Pertanyan : Nama saya Ali Saya izin mau bertanya. ABANA sendiri 
digunakan untuk umur 7 th ke atas apakah ada maksimal umur 
penggunaan buku ABANA serta apakah buku ABANA ini cocok untuk 
beberapa ilmu agama yang berada di sekolah , TPA , Pesantren , 
maupun di pengajian anak-anak di sekitar masyarakat dan apakah 
mudah dapat dipahami saat belajar bahasa arab bagi orang-orang 
yang belum tau huruf Arab 


/ Jawab : Buku ABANA adalah buku untuk siapa saja yang ingin 
memperbaiki tulisan Arab dan Al Our'annya. Tidak terbatas kepada 
umur. Hanya saja saya katakan bahwa buku ABANA bisa mulai 
diterapkan dari mulai umur 7 tahun keatas. Sebab ketika kurang dari itu, 
kita melihat masih belum bisa dipahami maksud dan tujuannya. Dan 
juga sebagian motorik di umur kurang dari 7 belum terbentuk dengan 
baik. 

Buku Metode ABANA walhamdulillah diterapkan diberbagai lembaga 
pendidikan diantaranya dari tingkat dasar maupun tingkat atas. Baik 
formil maupun non formil. Dan adapun dibawah umur 7 tahun, maka 
kami menyediakan buku khusus buku PRA ABANA dengan judul ABANA 
BELIA untuk usia 4 sampai 6 tahun. Dengan tujuan sebagai pengantar 
atau pemanasan sebelum masuk ke metode ABANA. 


16. Pertanyaan : Untuk belajar menulis arab untuk anak dibawah 4 
tahun menggunakan khot apa yang mudah ? 


/ Jawab : Untuk usia PAUD dan TK tersedia buku Pra ABANA. Namanya 
ABANA BELIA. Belajar menulis Arab sangat Mudah untuk Belia ada 2 jilid 


95 


tersedia. Disana anak belajar mengarahkan atau melatih tangannya 
untuk menulis huruf hijaiyyah, harokat dan angka. Sesuai dengan 
usianya yang cenderung bermain, maka ABANA BELIA disusun dengan 
tulisan ukuran lebih besar serta menarik dengan gambar dan warna. Dan 
kita sebut sebagai buku Pra ABANA. 


17. Pertanyaan : Apakah ada teknik meraut pensil khusus, supaya 
menghasilkan tulisan tebal dan tipis? 


/ Jawab : Tentang tehnis meraut pensil tebal tipis pasti ada. Dan 
sekarang juga sudah tersedia pena yang khusus untuk menulis khat 
(kaligrafi). 

Namun seperti yang sudah kita sampaikan kemarin di audio panduan, 
bahwa maksud dan tujuan metode ABANA bukan bermaksud 
mengajarkan khot kaligrafi (tulisan berhias), namun metode ABANA 
lebih mengarahkan kepada penulisan Arab dengan khot standart pada 
umumnya. Diinginkan setiap dari kita memiliki standar penulisan yang 
baku, benar, mapan dan standar. 

Pada umumnya khot kaligrafi bersifat tulisan hiasan atau tulisan 
indah, misal untuk hiasan sampul buku, hiasan dinding, atau kreasi seni. 


18. Pertanyaan : Dalam metode ABANA , khot apa yang dipakai ? 


/ Jawab : Adapun ABANA tidak mengambil teori penulisan dari khot 
-khot yang sudah dikenal seperti khot khufi, khot Naskhi, khot Farisi, 
khot stulust, khot Diwani, khot Rig'ah, khot Furu', khot Raihany, khot 
sikateh, khot Taj, khot Maghribi dll. ABANA terlepas dari khot-khot yang 
tersebut diatas. ABANA adalah khot standar yang biasa kita lihat pada 
kitab kitab berbahasa arab, atau khot yang biasa muncul pada keyboard 
handphone kita. Disana kita tidak bisa menarik sebuah nama kepada 
nama nama khot yang tersebut diatas. Dan kita katakan khot yang biasa 
kita lihat, sebagai khot ABANA. Atau kata lain, kita klaim sebagai khot 
ABANA. 


96 


Kenapa ? Jawabnya : Kami melihat bahwa khot yang biasa dicetak pada 
kita kitab itu belum memiliki sebuah nama, sebagaimana nama nama 
khot diatas, dan kita lihat ini adalah khot standar yang bisa dijadikan 
acuan dasar. Adapun khot standar, kita melihat susunannya yang 
rapi dan mapan dan mengandung kaedah. Maka dari itu, ini sangat baik 
untuk dijadikan acuan atau panduan dasar dalam tehnik atau metode 
menulis Arab dan Al Our'an pada tingkat pemula. 


Maka inilah yang ingin kita ajarkan kepada para pelajar agar untuk dasar 
pembelajaran menulis Arab dan Al Our'an dengan khot standar dulu. 
Dan khot standar yang kita sebutkan kita beri nama khot ABANA. 


Dan metode ABANA menarik 3 kaedah yaitu : 


1. Kaedah menulis dengan rumus 3 huruf, yaitu huruf Alif, Ba dan 
Nun 


2. Kaedah menulis dengan garis buku tulis 


3. Kaedah Hafal tanpa menghafal 


Penjelasan tentang aneka ragam khot yang biasa dikenal, silahkan 
buka di tanya jawab yang ke 31. 


19. Pertanyaan : Adakah kaitannya antara khat ABANA dengan khat- 
khat yang telah kita kenal penamaannya, seperti khat naskhi , khot 
Rig'ah, khat Diwani dan lainnya. ? 


/ Jawab : Perlu kita ketahui bahwa Khot atau kaligrafi Islam banyak 
jenisnya. Masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda. Ada Khot atau 
kaligrafi tertentu yang digunakan sebagai dokumen resmi. Ada juga Khot 
yang biasa digunakan untuk hiasan atau sampul buku. Dan ada Khot 
yang biasa dipakai untuk menulis isi dalam pelajaran pada kitab-kitab. 


Tulisan Arab berasal dari tulisan nabati. Khatib nabati memiliki karakter 
kaku, sebagaimana bisa kita lihat dari tulisan Arab pada masa lalu. Dan 
Khot nabati hanya dikuasai oleh sedikit dari sahabat nabi Muhammad 


97 


shalallahu alaihi wassalam. Yang dengannya mushaf Al-Our'an ditulis 
dan hadits-hadits nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam. 


Pada masa itu tidak diketahui apa nama tulisan yang ditulis oleh sahabat 
nabi itu. Dan untuk memudahkan saja , maka disebut dengan nama khat 
Makki. Sedangkan tulisan Arab yang berkembang di Madinah, maka 
disebut khat Madani. Oleh para pengamat dua duanya disebut khat 
Jazm. Meskipun keduanya memiliki perbedaan, namun ada persamaan 
karakter. 

Peninggalan-peninggalan pada masa awal Islam menunjukkan 
bahwa tulisan-tulisan tidak memiliki bentuk yang seragam atau stabil. 
Hal itu dikarenakan mungkin penulisnya kurang terlatih. Karena 
kegiatan tulis menulis bukan kegiatan yang rutin dikerjakan setiap hari. 
Dan mereka tidak bisa mempertahankan karakter tulisan ketika harus 
menulis terus menerus. 


Setelah Islam berkembang dan meluas ke negeri Irag dan kota 
Kufah dibangun dan dijadikan ibu kota pemerintahan Islam, maka 
tulisan Arab semakin berkembang dan menemukan bentuknya. 
Kebutuhan tulis menulis pada saat itu sudah mulai penting dan meluas. 
Tulisan itu kemudian di sebut dengan nama khat Kuffi, dikaitkan dengan 
kota Kufah di Irag. Penamaan khat Kuffi tidak melulu merujuk pada jenis 
tulisan yang ada di kota Kufah. Penamaan khat Kuffi juga mencakup 
tulisan-tulisgn sederhana yang telah ada di masa lalu, yang muncul 
bersamaan dengan berkembangnya Islam. Jadi khat Kuffi lebih tua 
daripada kota Kufah itu sendiri. Dengan kuat Kuffi inilah mushaf-mushaf 
ditulis. Dengan tanpa titik dan harakat. Penggunaan khat Kuffi untuk 
penulisan Al-Our'an berlangsung ratusan tahun. 


Kemudian para kaligrafer secara bertahab mengembangkan 
bagian-bagian yang luwes dari khat Kufi. Gutbah bin Muharrir (w 154 H) 
yang hidup pada jaman Bani Umayyah yang merancang yang nantinya 
merupakan asal muasal semua kaligrafi luwes (layyinah). Maka setelah 
itu makin banyak lahir jenis-jenis tulisan Arab. 


98 


Para tokoh kaligrafi melihat dari berbagai jenis dan ke khasan tulisan 
kemudian memberikan nama-nama tertentu untuk tulisan. Dan pada 
saat ini ada banyak sebutan. Tiap-tiap jenis tulisan diberi nama sendiri- 
sendiri. Ada yang namanya berdasarkan pada ukuran pena, misalnya 
khat tsulus yang artinya ukuran penanya sepertiga. Khatib Jalil yang 
artinya besar. Tsulutsaini yang artinya dua pertiga dan lain sebagainya. 
Ada juga nama khot yang diambil dari nama tempat , misalnya khat 
Farisi yang diambil dari nama Persia. Khat Maghribi berasal dari kota 
Maghrib (meliputi Maroko, Tunisia, dan lain-lain.) 


Sebutan-sebutan nama tulisan kadang membingungkan, karena 
model satu dengan yang lain banyak yang mirip. Ibnu Nadim 
menyebutkan bahwa ada 40 jenis kuat dengan sebutan nama sendiri- 
sendiri. Sementara Muhammad bin Sulaiman Al-Rawandi menyebutnya 
ada 70 jenis. Para peneliti lain menyebutkan ada 150 jenis kaligrafi. 
Bahkan ada yang menyebutkan 120 jenis untuk kaligrafi jenis Kufi saja. 
Dan untuk masa sekarang kita dapati bahkan mungkin lebih dari 300 
variasi tulisan Arab. 


Para ahli kemudian mencoba membuat kelompok-kelompok 
kaligrafi. Ada kelompok kaligrafi yang dianggap sebagai "Arus utama" 
yang mereka sebut dengan "Khat Asasi". Ada juga yang hanya 
merupakan cabang-cabang saja, yaitu Khot Furu'. Masing-masing 
dipelajari dengan sungguh-sungguh dan dibuatkan kaedah serta aturan 
masing-masing. 


Ada enam jenis aliran kaligrafi yang ditetapkan sebagai kaligrafi 
asasi. Namun para ilmuwan ternyata tidak sepakat akan pembagian itu. 
Namun paling tidak ada pendapat mayoritas yang menyebutkan bahwa 
kaligrafi asasi jenisnya ada enam, yaitu : Kufi, Tsulus, Masih, Rig'ah, 
Diwani dan Farisi. 


Demikian ini rincian penjelasan dari masing-masingnya. 


Adapun khot ABANA mengambil suatu jalan ditengah, teori yang 
sederhana, standar dan mudah diterapkan. Dan khot Arab yang baku 


99 


yang biasa digunakan pada kitab kitab berbahasa Arab. Dan juga kita 
bisa menemukan khat tersebut pada keybord di handphone kita. Maka 
dasar penamaan khat ABANA hanya sebatas memberi nama pada khat 
standar. Jadi khat ABANA adalah khat standar, atau khat baku. Yang ia 
bisa dipelajari teorinya, dan hasil terapannya akan terlihat mudah, 
mapan, rapi dan standar. 


20. Pertanyaan : Khot standar pada umumnya adalah khot Naskhi. 
Dalam video contohnya dengan khot Naskhi. Namun di bukunya tidak 
khot Naskhi. Bagaimana tentang hal ini ? 


/ Jawab : Perlu dipahami bahwa ABANA adalah metode menulis Arab 
pada umumnya. Metode ABANA melihat dan mengambil tulisan dari 
khot khot yang biasa dipakai untuk penulisann dikitab kitab berbahasa 
arab pada umumnya. Dan karena khot naskhi lebih kearah standar, 
maka bisa dipakai sebagai contoh dalam mengedukasi tulisan arab pada 
umumnya. Sebagaimana pada jilid 1 buku ABANA 


21. Pertanyaan : Ada desas desus di luaran, beredar isu tidak baik 
tentang ABANA. Diantaranya tuduhan bahwa ABANA adalah 
mengandung misi kristenisasi. Bagaimana tanggapan dari penulis 
metode ABANA ? 


/ Jawaban : Saya akan share apa yang sudah pernah saya tulis 
dibeberapa tahun yang lalu, berupa klarifikasi tentang isu misi 
kristenisasi tersebut. 


Dan ini sebagai jawaban, manakala saudara saudari mendapatkan 
pernyataan yang kurang lebih kearah keragu raguan tentang buku 
METODE ABANA atau misi kristenisasi. 


Tentang hal ini, sudah berlalu kurang lebih empat tahun yang 
lalu, waktu itu saya mendapat teguran dari seseorang yang saya 
tidak mengetahui namanya. Dan sampai hari inipun masih saja ada 
yang menanyakan tentang itu. Dan karena tersebar gambar 


100 


gambar tentang tulisan itu di internet (medsos). Yaitu 
tentang Kaligrafi Arab milik orang kristen yang tertulis 
GL! ABAANAA. Dan baru-baru ini ada beberapa distibutor, agen, 
reseller atau lainnya, yang meminta kami agar memberikan 
tanggapan atau klarifikasi sehubungan dengan berbagai pesan 
yang masuk berkenaan masalah kaligrafi bbl. 

Alhamdulillah, pada kesepatan ini saya akan sampaikan kepada 
seluruh kaum muslimin, bahwa buku ABANA telah tersebar di 
tanah air bahkan telah beredar sampai ke luar negeri. Buku 
ABANA telah dipakai dilembaga-lembaga pendidikan formal 
ataupun non formal, dari tingkat dasar sampai tingkatan usia atas. 
Maka kepada siapa saja, agar tidak perlu ragu untuk membeli 
atau memakai buku ABANA Metode Efektif Belajar dan 
Mengajar Menulis Arab dan Al-Gur'an Dengan Rumus 3 Huruf , 
karena didalamnya terbebas dari apa yang dikhawatirkan 
muslimin, yaitu misi kristenisasi. Dan buku ABANA adalah buku 
yang mengajarkan cara menulis Arab dan Al-Our'an dengan 
metode efektif dengan rumus tiga huruf. 


Adapun tulisan yang tersebar dimedia sosial adalah seperti 
dibawah ini . 


Kaligrafi Abana sudah mulai menyebar di mall mall dan pusat 
perbelanjaan jakarta, harap tingkatkan kesadaran dan ketelitian 
saudara-saudara dan tetangga-tetangga kita. 


Ini bahasa arabnya : 


Doa umat kristiani yang dibahasa Arabkan dan dibuat Kaligrafi. 
Sudah banyak dijadikan sablon kaos di jogja. Tingkatkan 
kewaspadaan kita, ini kalimat kaligrafinya. 


101 


DI gonud! 8 SI GLI Llowul Gee 

PN! IS SIS slawi GLS 

Ul ya£l9 ag Wasi Klas Us 

Voli ad Lal ya LA LS 

daya 3 Wes Yg 
cat par ya Lani SI 

Artinya begini : BAPA kami: yang ada di-surga :dimuliakanlah 
nama-Mu jdatanglah: kerajaan-Muj, jadilah kehendak-Mu diatas 
bumi: seperti di dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini. 
dan Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni 
orang yang bersalah kepada kami : dan janganlah masukkan kami 
ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.Amin. 
Mohon disebarkan seluas luasnya. Agar waspada. 
Syukron !!! 
Dan pada kesempatan ini tanggapan ini kami posting kembali 


di website ini juga dalam buku ini. Agar tidak ada lagi kesalah 
pahaman. 


INI ADALAH TANGGAPAN KAMI PADA BULAN NOVEMBER 
2016 yang telah kami posting 
di https://t.me/metodeABANA 


102 


today at 11:40 AM 


tetapi bebaskanlah kami dari 
yana iahat Amin 


Adapun ABANA adalah Metode Efektif Belajar 
dan Mengajar Menulis Al-Our'an. 


Dan adalah | «» dan 5. Disatukan menjadi «|. 


ABANA, tidak terkait kepada suatu makna. 
Kecuali hanya penguasaan pada tehnik 
menulis dengan rumus 3 huruf itu saja. 


Dulu pernah ada dua orang yang iseng 
mengusulkan kepada kami agar judul buku 
kami diganti dengan nama ABAANAA, yang 
artinya bapak-bapak kami namun kami tidak 
mau. Disamping artinya tidak cocok dengan 
isi buku, jugatulisan abaanaa ULI, tidak 
mewakili metode yang kita maksud. karena 
huruf ba jika ditambah alif maka tidak menjadi 
metode kami, demikian jika huruf nun 
ketambahan alif, tidak menjadi metode kami. 


Buku kami ABANA berlepas diri dari 
pengertian yang dimaksud orang2 kristen itu. 
Dan tidak bisa dipaksa-paksakan dengan 
makna yang mereka maksud. 


Allahulmusta'an. 7:09 AM W 


3 2 Tolong sebarkIP 
dengan ABANA 


UAN 
Ini gambar kaligrafi 66! milik 


orang kristen yang 
dimaksudkan 


ABANA Beli? 


Diberikan kepada Ananda Belia 


Bernama 
Sekolat 


Atha 
ABANA 8 
ke jenj 
lebih baik dim. 


Mengetahui 


104 


.—....e.uc.c.coo.icamo..ai 


KATA PENGANTAR 


Alhamdulillah, atas taufik Allah subhanahu wata'ala, tersusun buku ABANA Belia 
ini. Buku yang kami sajikan khusus untuk pemula belia umur 4-6 tahun. Buku ini 
InsayaAllah sangat membantu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan me 
nulis Arab pada usia belia. Buku ABANA Belia adalah buku pengantar untuk belia 
berlatih menulis dengan kaedah yang baik benar dan standar. Buku ABANA Belia 
ini adalah buku pra-metode ABANA. Maksudnya agar belia nantinya lebih siap 
untuk menulis Arab atau Al-Our'an ke jenjang lebih mapan,rapi dan standar. 


ABANA artinya Alif, Ba dan Nun. Adalah metode efektif yang sangat mudah dan 
sederhana dalam belajar menulis huruf Al-Gur'an. Dengan menerapkan metode 
ABANA, InsyaAllah dalam waktu relatif singkat, ananda akan memiliki tulisan 
yang bagus, rapi, mapan dan standar. 

ABANA Belia InsyaAllah mampu mengantarkan belia pada ruang kreatifitas yang 
lebih baik. Anak Indonesia belia adalah generasi Pintar menulis Arab. 


Semarang, Jumadil Ula 1441 H / Januari 2020 
Ummu Jasmine Laila bint Sulhadi 


Belajar Menulis Arab £ 
Sangat Mudah untuk Belia. Uu ur 


PANDUAN MENGAJAR ABANA Belia JILID 1 


1. Ingatkan selalu agar "Belia" sebelum menulis membaca Basmalah. 

2. Arahkan "Belia" untuk bisa memegang pensil dengan baik dan benar 
sesuai contoh. 

3. ABANA Belia jilid 1 difokuskan belajar menulis dengan cara menebal 
kan tulisan tipis yang sudah disediakan. 

4. Diharapkan "Belia" bisa mengikuti (menebalkan) setiap tulisan hijaiyyah 
yang dicetak tipis. 

5. Perkenalkan nama huruf dan bentuknya, dan guru memberikan contoh 
dengan menebalkan salah satu dari huruf yang dicetak tipis. 

. Berilah pengarahan agar "Belia" selalu menulis dari arah kanan kekiri. 

.Baik setiap satu kali pertemuan menulis satu tema huruf hijaiyyah. 

. Setiap sepuluh dari huruf hijaiyyah, "Belia" mengerjakan latihan 
menulis ulangan. 

9. Jika dari setiap tema "Belia" berhasil menyelesaikan tulisan, berikan 
nilai dan keterangan atau motifasi membangun. 


0 HN 


10. Lembar akhir adalah piagam penghargaan yang diisi oleh guru. 


Belajar Menulis Arab 


Sangat/Mudah untuk Belia. Bj & an 


Be BA en ae esa pegang SA 


ABANA Beli9 


Buku ABANA Belia .... 
InsyaAllah membantu meningkatkan kecerdasan 
dan kemampuan menulis Arab pada usia Belia. 
Buku ABANA Belia adalah buku pengantar untuk 
Belia berlatih menulis Arab dengan kaedah yang 
baik, benar dan standar dengan metode ABANA. 
Buku ABANA Belia adalah buku pengantar atau 
pra metode ABANA. 


Diinginkan agar Belia nantinya memiliki kesiap 
an serta kemampuan menulis Al-Our'an pada 
jenjang selanjutnya dengan lebih baik & mapan. 


ABANA Belia InsyaAllah mampu mengantarkan 
Belia pada ruang kreatifitas yang lebih baik. 
Anak Indonesia Belia adalah generasi pintar 
menulis huruf Al-Our'an. Ananda Belia adalah 
generasi yang sangat cinta dengan Al-Our'an. 


ABANA 
Publishing 


AN AR PINGAN PENEARENAN 
AAN Il 
us “ide 


pe ABANA Belig 


Diberikan kepada Ananda Belia 


Bernama : 


Alhamdulillah telah berhasil menyelesaikan belajar menulis Arab 
ABANA BELIA jilid 1 dengan nilai yang baik. Diharapkan bisa melanjutkan 
ke jenjang selanjutnya, yaitu menulis Arab dengan Metode ABANA. 
Semoga prestasi yang telah diraih menjadikan motivasi untuk 

lebih baik di masa akan datang. 


Olberikan kepada Ananda Delia 


Bernama 


Sekolah 


IA jilid 2 dengan 
g selanjutnya, 
Semoga prestasi yang tetah diraih mm 

lebih baik di rnasa akan datang 


Peni, ABANA "Belia 
PIAGAM PENGHARGAAN 


motivasi untuk 


Mengotatuul 


107 


Bernama 


Sekolah 


ABANA Belia 


PIAGAM PENGHARGAAN 


Diberikan kepada Ananda Belia 


Mengetahui 


KATA PENGANTAR 


Alhamdulillah, atas taufik Allah subhanahu wata'ala, tersusun buku ABANA Belia 
ini. Buku yang kami sajikan khusus untuk pemula belia umur 4-6 tahun. Buku ini 
InsayaAllah sangat membantu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan me 
nulis Arab pada usia belia. Buku ABANA Belia adalah buku pengantar untuk belia 
berlatih menulis dengan kaedah yang baik benar dan standar. Buku ABANA Belia 
ini adalah buku pra-metode ABANA. Maksudnya agar belia nantinya lebih siap 
untuk menulis Arab atau Al-Our'an ke jenjang lebih mapan,rapi dan standar. 


ABANA artinya Alif, Ba dan Nun. Adalah metode efektif yang sangat mudah dan 
sederhana dalam belajar menulis huruf Al-Gur'an. Dengan menerapkan metode 
ABANA, InsyaAllah dalam waktu relatif singkat, ananda akan memiliki tulisan 
yang bagus, rapi, mapan dan standar. 


ABANA Belia InsyaAllah mampu mengantarkan belia pada ruang kreatifitas yang 
lebih baik. Anak Indonesia belia adalah generasi Pintar menulis Arab. 


Semarang, Jumadil Ula 1441 H / Januari 2020 
« Ummu Jasmine Laila bint Sulhadi 


Ken... o...o.»—.oc.o——cocsse.o.. 


( 


.—...cocecuc..cc.oo.ioimeoa... 


Belajar Menulis Arab 


Sangat:Mudah untuk Belia 5: (5) k z L ABANA Be'ig 


PANDUAN MENGAJAR ABANA Belia JILID 2 


1. Ingatkan selalu agar "Belia" sebelum menulis membaca Basmalah. 

2. Arahkan "Belia" untuk bisa memegang pensil dengan baik dan benar 
sesuai contoh. 

3. ABANA Belia jilid 2 difokuskan belajar menulis dengan cara menebal 
kan tulisan tipis yang sudah disediakan. 

4. Diharapkan "Belia" bisa mengikuti (menebalkan) setiap tulisan angka 
arab dan harakat yang dicetak tipis. 

5. Perkenalkan namaangka dan bentuknya, dan guru memberikan contoh 
dengan menebalkan salah satu dari angka yang dicetak tipis. 

6. Berilah pengarahan agar "Belia" selalu menulis dari arah kanan kekiri. 

7. Baik setiap satu kali pertemuan menulis satu tema pelajaran. 

8. Setelah selesai menulis angka satu sampai sepuluh "Belia" mengerjakan 
latihan menulis ulangan. Demikian pula pada menulis harakat. 

9. Jika dari setiap tema "Belia" berhasil menyelesaikan tulisan, berikan 
nilai dan keterangan atau motifasi membangun. 

10. Lembar akhir adalah piagam penghargaan yang diisi oleh guru. 


Belajar Menulis Arab 


Sangat Mudah untuk Belia. c L L & L ABANA" Be lig 


ABANA Beli9 


Buku ABANA Belia .... 
InsyaAllah membantu meningkatkan kecerdasan 
dan kemampuan menulis Arab pada usia Belia. 
Buku ABANA Belia adalah buku pengantar untuk 
Belia berlatih menulis Arab dengan kaedah yang 
baik, benar dan standar dengan metode ABANA. 
Buku ABANA Belia adalah buku pengantar atau 
pra metode ABANA. 


| unye) 9 redwres $ enag eisn ynyUN 


Diinginkan agar Belia nantinya memiliki kesiap 
an serta kemampuan menulis Al-Our'an pada 
jenjang selanjutnya dengan lebih baik & mapan. 


ABANA Belia InsyaAllah mampu mengantarkan 


Belia pada ruang kreatifitas yang lebih baik. ae 
Anak Indonesia Belia adalah generasi pintar $ ANA 
menulis huruf Al-Gur'an. Ananda Belia adalah ublisning 


generasi yang sangat cinta dengan Al-Gur'an. 


en Per 


AI DIAGAM DENGAR GAN | 
Aa ABANA  Beli9 


Diberikan kepada Ananda Belia 


Alhamdulillah telah berhasil menyelesaikan belajar menulis Arab 
ABANA BELIA jilid 2 dengan nilai yang baik. Diharapkan bisa melanjutkan 
ke jenjang selanjutnya, yaitu menulis Arab dengan Metode ABANA. 
Semoga prestasi yang telah diraih menjadikan motivasi untuk 
lebih baik di masa akan datang. 


' 
' 
' 
“ 
. 
' 
' 
" 
' 
' 
. 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
Gis 
' 
« 
' 
' 
« 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
« 
' 
' 
“ 
« 
" 


| (Sandar dar araaAa 


109 


PENUTUP 


Demikian uraian penjelasan tentang Garis Besar Panduan Pengajaran 
metode ABANA. Harapan kami agar bisa menjadi pegangan dalam 
pengajaran, sehingga terjadi keseragaman yang optimal dalam hasil. 


Buku GBPP ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan mutu 
pengajaran yang berkwalitas, sehingga bisa membawa perubahan yang 
berkualitas dari segi proses ataupun output. 


Selanjutnya ABANA juga menyelenggarakan kegiatan berupa kelas 
privat online untuk mendapatkan sertifikat mengajar. Lama kegiatan 
jika dilaksanakan secara online biasanya selama 2 bulan. 

Bagi yang berkeinginan mendapatkan sertifikat mengajar bisa 
mengikuti kegiatan ABANA kelas prifat. 


Untuk konsultasi dan info seputar kegiatan ABANA bisa menghubungi 
nomor Hp/Whatapp 081393792430 


Demikian, semoga bermanfaat. Baarakallahufiikum... 


Hormat kami penulis ABANA 
Ummu Jasmine Laila bint Sulhadi 


110 


DAFTAR ISI 


IKata penganten ana on na Dn nana 4 
2#Metode'ABAN Aa ena nan anna aan ena naa 5 
3ADasantujuammetoderABANA aan nana AN an Na uuann 7 
am Visidanimisi/ABANA ane sa nenen ena n ana na nana nanda naa anna nadana anna mn adan Nana aa 7 
bAparituimetoderABANAY eren anoman ana ane na an ena anna na na una naat Tana 8 
C. Apa yang menyebabkan metode ABANA istimewa ?................. 8 
d. Adakah kelebihan lain menulis arab dengan metode ABANA ?.... 8 
4Standartulisan-khot'ABANA seni eren na nana nan ana mna nana ana na nanama an Kana asean ana naa 10 
AA lir Bakd am NUN aa aan aan nan nan Aa nan ana aana TT 
IDA LEAN YAN an nanpnonna nasa ben HER eAN DADA AhLLENANaNTANDNN MN BLbBN BOB AbBLAN 12 
ca lataltanpanaru sm en hat aan an aa naa 13 
5. Menulis Al @ur'an dengan metode ABANA oo. 15 
6. Penulisan huruf asli standar dan penjelasannya .............oooooooo 16 
7“Menulisihurutihijaiy yah as anon one tnnn nanas eat anunnanannanannu aan aaananaaunnmanen anna annnNa 18 
e Huruf hijaiyyah yang mengikuti bentukan dari huruf ALIF .......... 22 
e Huruf hijaiyyah yang mengikuti bentukan dari huruf BA ............ 24 
e Huruf hijaiyyah yang mengikuti bentukan dari huruf NUN .......... 26 
8. Huruf hijaiyyah bertitik dan posisi titik ..................ooo Woo 28 
9. Gambaran hasil pelajaran ABANA jilid 1 .........ooo Wo Woo. 31 
10. Panduan latihan menulis jilid 1... 34 
11. Panduan memegang pensil untuk menulis dengan hasil yang baik .... 36 
e Metode lain memegang peNnSII .........oooooWo.ooo oo 37 
@ Metodellaimnya ena ae nara ee anna an n NN Ten Nan Na anna na 38 
KI aan ena en ab basa Non n o D Lon 39 
12. Panduan pemberian nilai untuk penulisan latihan pada buku ABANA. 41 
13. Rangkuman dan penjelasan huruf dan posisi huruf .............o.oooo 44 
14. Gambaran hasil pelajaran ABANA jilid 2... 18 
15#Panduanjlatihan menu ii anna aan ana an anna 52 
16. Perubahan huruf asli kehuruf depan sambung ..............ooooo Wo 53 
17. Gambaran hasil pelajaran ABANA jilid 3... Woo 57 
18. Panduan latihan menulis jilid 3... 58 
19. Perubahan huruf asli kehuruf sambung tengah ...........oooooo 59 
20. Gambaran hasil pelajaran ABANA jilid 4... 66 
21. Panduan latihan menulis jilid 4... Wo». 67 
22. Perubahan huruf asli kehuruf sambung akhir ..........o..oo.Woooo 68 


111 


Ma Ka mia Ga an en aa an Nan na Ana ea 69 


24. Gambaran inti pelajaran pada ABANA jilid 4...» 70 
25. Gambaran hasil pelajaran ABANA jilid 5... 75 
268Panduamlatiham menulis an annannnnn 76 
27. Contoh tugas menulis ABANA jilid 5 .....oooooW Woo 78 
28. Manfaat dan keutamaan menulis ayat ayat Al Our'an dan korelasinya 
denganimetodesABANAY ae anna an nana Anam n an EN NN anna naa 82 
e Memperkuat hafalan dan daya ingat ..........o.»oooo#o oo 82 
sm Melatinberpikimsistem ati anna aan nana an naa an ana uuayan 82 
e  Menyeimbangkan penggunaan otak kiri dan otak kanan.............. 83 
.Melatihikreatifitaste seen n eren as merasa na En nmn ana En Nana NN NN Pesan AN Haa 84 
e Mendatangkan ketenangan dan ketundukan pada Allah subhanahu 
Wataa AN an AA Na N anna naa nana ea Aa Ran RA Nana PN Nan apaan nana 84 
e Meningkatkan kemampuan kognitif. .............»oooooWo oo 84 
sMenghayatissejara he aa ni nana an nan 84 
e Membentuk pribadi Misioner. ............oooo.oo Wo” WWW. cu 85 
e Membentuk kepribadian yang tertib dan disiplin ....................... 85 
29. Kelebihan menulis arab dengan metode ABANA .........ooooo.Wooo.W oo 87 
30. Contoh sertifikaat ijazaah untuk pengajar ABANA ...........ooooo 88 
31. Tanya jawab tentang metode ABANA “oo... W#o Woo 89 
32#ABANABELIAWI del eta es aan nan nan enanan ana ana tan na nan asana an nana gann ana 105 
33#ABANAIBENTAN Ida eta near ae aan nana na ana nanaa anna sana anna mana aana NN An aaa Nana 108 
SA PENUtU pera Pan an naa anna n Tenan naa ana Pan NAN Naa P Un na anna PAa Rae Na dan Na aan 111 
2 DAN NIA Pon RK KELANA NNLELANAN NAKAL TIMNAS TNO KKG, 112 


112 


Buku Garis Besar Panduan Pengajaran (GBPP) 
metode ABANA ini berguna untuk memberikan 
pandangan tentang tehnik pengajaran menulis dan juga 
penilaiannya. Terkhusus kepada para pengajar agar 
terbentuk keseragaman dalam pemahaman, kemudian 
mendapatkan hasil yang baik dalam target 
mengajaraannya. 

Buku GBPP metode ABANA ini merupakan suatu 
usaha untuk meningkatkan mutu pengajaran yang 
berkwalitas, sehingga bisa membawa perubahan yang 
berkualitas dari segi proses ataupun hasil. 

Semoga buku ini bisa memberikan solusi pengajaran 
serta memberikan wawasan keragaman tehnik pengajaran 
menulis Arab dan Al Ouran yang berkaedah dan 
bermetode kepada muslimin. Semoga bermanfaat. 


cv. ABANA 


MULIA SEJAHTERA ISBN 978-679-98302-9-1 


786239 


www.metodeabana.com NIK 
JI 


